


Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 
( Perintah kepada kebaikan 
larangan dari kemungkaran) 


Buah karya 
Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah 


Terjemahan 
Akhmad Hasan 


Dicetak dan diterbitkan 
Oleh : 


Departemen Urusan Keislaman , Wakaf , Da'wah dan Pengarahan 
Kerajaan Arab Saudi 





http://www.ebookmuslimgratis.blogspot.co.id 


Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 
( Perintah kepada kebaikan 
larangan dari kemungkaran) 


Cetakan Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da wah dan Pengarahan 


Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 
( Perintah kepada kebaikan 
larangan dari kemungkaran) 


Buah karya 
Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah 


Terjemahan 
Akhmad Hasan 


Dicetak dan diterbitkan 
Oleh : 


Departemen Urusan Keislaman , Wakaf , Da'wah dan 
Pengarahan 
Kerajaan Arab Saudi 


ANN Ada Sa yg © 
yi stó dab di Ad SUN AS Tae yg 
AM Ane op AP tiga ya 

AB SN ye ay Sy Ab 

pe ER PNY 

441. Y4-1494-0 Do, 

(Be ja alL a) 
Ogah Ao KA e ay Sal ANTA 


vaJ YA YYA yo 
























AYAM) 
491 —YA-1 9 d0 Haa) 





KATA PENGANTAR 
Oleh: Dr. Muhammad Jamil Ghazy 


sep a ya UII cas 


RAMBU-RAMBU JALAN UNTUK JURU 
DAKWAH 


(Semula, saya bermaksud menulis hanya beberapa 
lembar saja tentang “Ibnu Taimiyah” dan tentang 
risalahnya Al-Amru bil-Ma 'ruf wan-Nahyu anil-Munkar 
ini. Tetapi Allah berkehendak dan mentakdirkan yang 
lain, kata pengantar yang ringkas ini jadi suatu risalah 
panjang untuk para juru dakwah (da'i) dan menjadi 
Rambu-rambu, (alamat  dlau'iyyah), atas jalan 
dakwah). 


Al-Ma'ruf dan Al-Munkar 

Ada tiga puluh delapan kata oaa, (al-Ma 'ruf) dan 
enam belas kata 5x! (al-Munkar) di dalam Al-Our'an. 
Al-Ma 'ruf — menurut Mutfradat ar-Raghib dan lainnya — 
adalah nama setiap perbuatan yang dipandang baik 
menurut akal atau agama (syara”). Sedangkan al- 
Munkar berarti: setiap perbuatan yang oleh akal sehat 
dipandang jelek, atau akal tidak me mandang jelek atau 
baik, tetapi agama (syariat) memandang nya jelek. 


Ada yang berpendapat, al-Ma'ruf: suatu nama yang 
mencakup setiap perbuatan dikenal sebagai suatu 
ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dan berbuat 
baik (ihsan) kepada manusia. Sedangkan al-Munkar 
berarti sebaliknya. 

Ada pula yang berpendapat, al-Ma'ruf ialah suatu 
nama yang mencakup setiap perbuatan yang dicintai 
Allah berupa iman dan amal salih. 


Hukumnya 


Mengajak kepada al-Ma'ruf dan melarang dari al- 
Munkar (baca: amar ma'ruf nahi munkar), termasuk di 
antara fardhu-fardu kifayah. 


Ibnu Taimiyah — rahimahullah — berkata: 


”Kewajiban ini adalah kewajiban atas keseluruhan 
umat, dan ini yang oleh para ulama disebut fardhu 
kifayah. Apabila segolongan dari umat 
melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang 
lain. Seluruh umat dikenai kewajiban itu, Tetapi bila 
segolongan umat telah ada yang melaksanakannya, 
maka tertunaikan kewajiban itu dari yang lain” 


Ketika para fuqaha’ (ulama fiqh) menetapkan 
dakwah adalah fardhu kifayah, sebagian orang 
menyangka, mereka boleh tidak melaksanakan 


kewajiban dakwah itu. Duduk perkaranya tidaklah 
seperti apa yang mereka sangka itu. Sesungguhnya 
fardhu kifayah dan pelaksanaannya menghendaki 
pentingnya realisai sesuatu yang diperintahkan itu, dan 
penerapannya, serta golongan yang jadi sasaran perintah 
itu dapat menerimanya secara nyata. Apabila mereka 
tetap dalam kesesatan, mengikuti hawa nafsu, senang 
dalam kedurhakaan dan terjerumus dalam kesalahan, 
maka semua orang Islam tetap mendapat beban 
kewajiban tersebut. 


Dan diwajibkan kepada setiap Muslim melakukan 
amar ma'ruf dan nahi munkar dalam hal-hal di mana 
orang berilmu dan orang bodoh sama di dalamnya, 
seperti zina, minum khamar (minuman keras), riba, 
ghibah. Mengadu domba, dusta, bersumpah dengan 
selain Allah dan sifat-sifat-Nya, mengandalkan diri 
kepada selain Allah Yang Maha Pemberi rezeki, 
mengganggu manusia, menolong orang dzalim, me- 
ninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, puasa, haji 
dan hal-hal lain yang sudah diketahui secara umum di 
kalangan perseorangan umat, baik peringatan itu 
bermanfaat atau tidak. Dan atas ini ¿œ dalam firman 


Allah SPI ai l ea 


(Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya 
peringatan itu bermanfaat) diberi arti 43 (sungguh). 


Sufyan Ats-Tsauri — rahimahullah — pernah 
menjawab ketika ada pertanyaan: Apakah seseorang 
masih harus menyeru (amar ma'ruf nahi munkar) 
kepada orang lain yang diketahui Bahwa dia tak akan 
menerima seruan itu? Jawab beliau itu: "Ya, agar 
seruan itu nanti menjadi alasan di sisi Allah bagi si 
penyeru itu.” 

Verifikasi (Tahqiq) dan Komentar Atas Hadits 
“Mengubah Kemungkaran” (Taghyir Al-Munkar) 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah Saw bersabda: 


ol ola alala glai al la coda opetat | Lia ata Sy 
(eLa olay) olal aa Ug adaa Haris 
“Siapa di antara kalian melihat suatu. 
Kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya 
dengan tangan (kekuatan)-nya. Jika tidak kuasa, 
dengan lisannya; jika tidak kuasa, maka dengan 
hatinya, dan ini iman yang paling lemah" (H.R. 
Muslim) 


Dan Hadits ini dengan maksud yang sama telah pula 
diriwayatkan melalui suatu jalan lain, dikeluarkan 
(takhrij) oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud Ra dari 
Nabi Saw, beliau bersabda: 


olya dial a CL | A ag A Ang pi Ga La 
apla tautan Ca Wan a) a yag dn ga lan, 
AN seb Oa AR ood gan a O plaig U gli Ya Ù g gA 
JS i OYI ga sg gg A A A 
"Tiadalah dari seorang Nabi yang diutus Allah 
kepada suatu umat sebelum aku melainkan dari 
umatnya ia mempunyai penolong (hawairyyun) dan 
sahabat yang mereka berpegang teguh pada sunnahnya 
dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah mereka 
muncul generasi-generasi penerus yang mereka 
mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak 


melakukannya, dan melakukan sesuatu yang mereka 
tidak diperintahkan. 


Maka bagi yang berjihad terhadap mereka dengan 
tangannya, ia seorang yang beriman dan siapa yang 
berjihad terhadap mereka dengan lisannya, ia adalah 
seorang yang beriman, dan siapa yang berjihad 
terhadap mereka dengan hatinya, ia juga seorang yang 
beriman. Dan sesudah itu tidak ada sebesar biji sawi 
pun iman.” 


Al-Ismaili mengeluarkan (takhrij) dari riwayat Al- 
Awza'i dari Umair bin Hani’ dari Ali Ra bahwa ia 
mendengar Nabi Saw bersabda: 


Ag an RA EN las SA ba a 
Lial pall gaii Leg Y| Y: Jla Sai agila WA jadi Ja 


"Sepeninggalku akan terjadi banyak fitnah di mana 
orang yang beriman tidak kuasa mengubah dengan 
tangannya dan tidak pula dengan lisannya. ” 


Aku bertanya: Wahai Rasulullah, baganimana yang 
demikian itu? Beliau menjawab: "Mereka menentang 
(mengubah)-nya dengan hatinya.” Aku bertanya lagi: 
wahai Rasulaullah, apakah yang demikian itu 
mengurangi iman mereka? Jawab beliau: "Tidak, 
kecuali seperti tetesan air mengikis batu karang.” 

Hadits-hadits tersebut — dan banyak hadits-hadits 
lain yang semakna — menunjukkan bahwa wajibnya 
menentang kemungkaran (al-munkar) hanyalah 
menurut kemampuan yang ada. Tetapi penentangan 
dengan hati adalah keharusan.Maka jika hati tidak mau 
menentang, itu pertanda hilangnya iman dari orang 
yang bersangkutan. 


Ada suatu riwayat dari Abu juhaifah, ia 
menceritakan: Ali Ra pernah berkata: 
“Lia alga pati asu alga Slam Ca Sale Sad La Jai ol 
HM Ada ping Lag pal dala LD an a Musa ag 
dan SS alaa Un 


“Sesungguhnya jihad pertama yang harus diatasi 
adalah jihad dengan tangan kalian, kemudian jihad 
dengan lisan, lalu dengan hati. Barang siapa hatinya 
tidak mengetahui kebaikan (al-ma'ruf) dan menentang 
kemunkaran (al-munkar), maka ia jungkir-balik, yang 
di atas menjadi di bawah.” 


Ibnu Mas'ud Ra pernah mendengar seseorang 
berkata: ”Celakalah orang yang tidak mau menyeru 
kepada kebaikan (al-ma'ruf) da tidak melarang 
kemungkaran (al-munkar)” Ibnu Mas'ud berkata: 


Eilg agyat] dalās Ha pas al ca lla 
”Celakalah orang yang hatinya tidak mengenal 
(mengetahui) kebaikan dan kemungkaran. ” 


Itu menunjukkan, Bahwa mengetahui kebair::n dan 
kemungkaran dengan hati merupakan kewajiban yang 
tidak bisa lepas dari seseorang, maka bagi yang tidak 
tahu, celaka ia. Adapun penentangan dengan tangan dan 
lisan, kewajibannya hanyalah menurut kemampuan 
seseorang. 


Dan Ibnu Mas'ud-semoga Allah meridhainya — 
berkata: 


258 ABI ea Si A di Y | Lia G3 OI a Lia pile Uya Lig 
so ash aula 


”Hampir seseorang di antara kalian yang hidup, 
melihat suatu kemungkaran tapi ia tidak kuasa 


9 


(mengubah)nya, melainkan Allah mengetahui dari 
hatinya bahwa ia benci terhadap kemungkaran itu.” 


Dalam Sunan Abu Dawud dari Al-'Urs bin “Umairah 
dari Nabi Saw, beliau bersabda: 

Lie Gali yai Iya, Lagi ye SLS NN Do islami clara IS 
dang ya SIS gu a Lie Ole ag 

“Jika kamu berbuat dosa di atas bumi, maka orang 
yang menyaksikannya dan membencinya adalah sama 
dengan orang yang tidak menyaksikannya; dan orang 
yang tidak menyaksikannya tapi menyenanginya sama 
dengan orang yang menyaksikannya.” 

Barang siapa menyaksikan perbuatan dosa dan 
membencinnya, ia sama dengan orang yang tidak 
menyaksikannya jika ia tidak kuasa menentangnya 
dengan tangan dan lidahnya. Dan orang yang tidak 
menyaksikannya tapi meyenanginya, ia sama dengan 
orang yang menyaksikannya yang kuasa mementangnya 
tapi tidak melakukan penentangan. Karena setuju dan 
senang pada perbuatan dosa termasuk hal terjelek yang 
diharamkan, dan itu merusak penentangan dengan hati. 

Adapun penentangan (al-inkar, at-taghyir) dengan 
tangan dan lidah — sebagaiman telah disebut di atas 
adalah menurut kemampuan, karena hadits yang 
kikeluarkan (ditakhrij) oleh Abu Dawud dari hadits 
Abu Bakar (semoga Allah meridhainya) dari Nabi Saw, 
beliau bersabda: 


10 





Y lgi Wa laai OT le Gayus ò alalla agad han a48 Uye La 


”Suatu kaum yang di kalangan mereka banyak 
diperbuat kemaksiatan, dan kaum itu kuasa mengubah 
(menentang) nya tapi tidak mau melakukannya, 
dikhawatirkan Allah akan meratakan aan semua 
mereka dengan siksa-Nya.” 


Dan hadits yang dikeluarkan oleh at-Turmudzi dan 
Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id — semoga Allah 
meridhainya — dari Nabi Saw, bahwa beliau pernah 
bersabda dalam suatu khutbahnya: 


dale DI ga Jai ol olill ia Way cyria YY 


Ingatlah, janganlah sekali-kali rasa takut kepada 
manusia mencegah seseorang untuk berkata dengan 
hak jika ia telah mengetahuinya. ” Maka menangislah 
Abu Sa'id dan berkata: Demi Allah, kami telah melihat 
beberapa hal, tapi kami takut. 


Dan Imam Ahmad mengeluarkan (mentakhrij)-nya, 
dan menambahkan: 
eha Sn g ga Ja ol ay o elu Ya dal oo ci Y ala 


"Sesungguhnya tidak akan mendekatkan kepada ajal 
dan tidak menjauhkan dari rezeki kalau yang hak itu 
diperkatakan atau sesuatu yang besar (agung?) 
dijadikan peringatan.” 


11 


Sabda Nabi Saw — tentang orang yang menentang 
dengan hatinya — ”...dan itu iman yang terlemah” 
menunjukkan, amar ma'ruf nahi munkar termasuk 
masalah iman. Dan sabda beliau ”siapa di antara kalian 
melihat suatu  kemungkaran..” menunjukkan 
penentangan (terhadap kemunkaran) itu berhubungan 
dengan 'melihat'. Jika kemungkaran itu tak terlihat 
namun ia mengetahuinya, maka yang benar masalah 
kemungkaran itu tidak dihadapkan (atau tidak nampak) 
kepadanya,dan ia tidak akan diperiksa tentang apa yang 
kurang jelas baginya. 


Dorongan untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar 


Dorongan-dorongan untuk amar ma'ruf nahi munkar 
adalah: 


Mengharap pahala dari Allah. 


Takut pada siksa (hukuman) jika tidak 
melakukannya. 

Takut akan Murka Allah kalau larangan-larangan- 
Nya dilanggar. 

Nasihat dan rasa kasih sayang atas orang-orang yang 

beriman, dan harapan dapat menyelamatkan mereka 


dari ke-keterjerumusan diri mereka dalam ancaman 
siksa Allah dan murka-Nya di dunia dan akhirat. 


12 


Mengagungkan Allah, membesarkan dan mencintai- 
Nya, dan bahwa Dia adalah Dzat yang pantas untuk 
ditaati maka Dia tidak didurhakai, Dzat yang pantas 
diingat maka Dia tidak dilupakan dan Dzat yang 
pantas menjadi tempat bersyukur maka Dia tidak 
diingkari, dan bahwa pelanggaran terhadap larangan- 
larangan-Nya ditebus dengan jiwa dan harta, 
sebagaimana sebagian orang dahulu ada pernah 
berkata: “Aku ingin makhluk semuanya taat kepada 
Allah dan dagingku dipotong-potong.” 


Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz pernah 
berkata kepada ayahnya: "Aku ingin, bahwa aku dan 
engkau direbus dalam periuk demi jalan Allah.” 


Sikap Halus dalam Penentangan 


Dituntut atas penyeru ke jalan Allah bahwa 
perkataannya lemah lembut dan caranya halus, sehingga 
ja memberi kesan yang baik pada manusia. Sufyan Ats- 
Tsauri berkata: “Hendaklah jangan menyeru kepada 
kebaikan dan melarang dari kemungkaran kecuali orang 
yang mempunyai tiga sifat: halus dalam menyuruh dan 
melarang, adil dan alim dalam apa yang disuruhkan dan 
dilarang.” 


Dan Al-Qur'an, di antara ayat-ayatnya yang 
menjelaskan, telah menyampaikan pesan-pesan yang 
komprehensif yang mengarahkan juru dakwah pada 


13 


metode terbaik dan jalan yang paling tepat, yang kalau 
mereka menempuhnya dalam usaha-usaha keilmuan 
dan amaliah, niscaya mereka memperoleh sukses besar 
dalam melaksanakan amanat yang dibebankan Allah 
kepada mereka dan dalam memegang perjanjian yang 
dibuat Allah atas mereka. Berikut ini sepuluh ayat 
untuk para juru dakwah agar jadi lampu-lampu rambu 
jalan (alamat dlauiyyah) yang menerangi dan memberi 
petunjuk: 


OPA eA Flag EL Ca Jl Lag SI JS Les giaa add! 


Ayat Pertama: 


"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) 
kebaktian, sedang kamu melupakan dirimu sendiri 
padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka 
tidakkah kamu berpikir? ” (Q.S.2:44) 


Ayat tersebut menegaskan, juru dakwah bila 
kenyataan dan perbuatannya tidak sesuai dengan 
perkataannya, maka ia lebih banyak berbuat yang tidak 
baik dan lebih banyak berbuat mudharat daripada 
berbuat ishlah. Bahkan terkadang ia jadi sebab 
penyebaran kesesatan, kefasikan dan kemaksiatan di 
kalangan manusia, karena sebagian orang akan 
mengatakan: seandainya juru dakwah tersebut 
mengetahui dalam lubuk hatinya bahwa larangan dan 
peringatannya ada bobotnya tentu ia tidak berani 





mendekati larangan, melakukan kerusakan dan 
kemungkaran. 


Ibn Al-Oayyim berkata: “Ulama as-su' duduk di 
pintu surga seraya mengajak manusia dengan 
perkataanya ke sana dan mengajak mereka pula dengan 
perbuatanya ke neraka.Setiap kali lidah mereka 
mengatakan “ayolah!” perbuatan mereka mengatakan 
“Jangan dengarkan!” Seandainya ajakan mereka itu hak, 
tentu manusia itu jadi orang-orang yang pertama-tama 
menerimanya. Mereka bertampang pemberi petunjuk, 
tapi dalam kenyataannya, pembegal di jalan. 


Siksa Orang Alim Dilipatagandakan 


Siksa orang alim dilipatgandakan, dibanding dengan 
siksa orang lain, bila ia durhaka kepada Allah, karena ia 
durhaka sementara ia tahu. Dan Allah telah berfirman: 


Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang me- 
ngetahui dengan orang-yang tidak mengetahui... 2 


(O.S.39:9) 


Juga karena orang alim itu suatu teladan, apabila ia 
tersesat dan tergelincir, orang banyak akan ikut tersesat 
dan tergelincir pula. Sebagaimana kata pribahasa: 


„JLi l) 


15 


œL; - (ketersesatan orang alim adalah 
ketersesatan orang-orang sekalian alam). 
Dan firman Allah: 


laL Lao Lalai Ag Cd selai HA Yai, selai calas g 


VI 


"Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban 
(dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di 
samping beban-beban mereka sendiri, dan 
sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat 
tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.” 
(Q.S.29:13) 


Abu Ad-Darda? — semoga Allah meridhainya — 
pernah berkata: 
hya greu ella agg iya Jalat Lag 


“Kecelakaan bagi orang bodoh satu kali, dan 
kecelakaan bagi orang alim tujuh kali !” 


Ali (semoga Allah meridhainya) pernah berkata: 
well! pis Jalala celai Jelang Liligia lte 00an) Gaes ama 
AEG ad piy ag dn 


”Dua orang telah memotong-motong punggungku: 
seorang alim yang tak tahu malu dan seorang yang 
bodoh yang suka beribadat. Orang yang bodoh itu 


16 


menipu manusia dengan ibadatnya, dan si alim menipu 
dengan sifat tak tahu malunya. ” 


Seorang ahli hikmah berkata: “Orang bodoh yang 
suka beribadat dan orang pandai yang jahat telah 
berbuat kerusakan pada manusia. Yang ini mengajak 
manusia dengan ibadatnya kepada kebodohannya, dan 
yang lain membuat manusia lari dari ilmunya dengan 
perbuatan fasiknya.” 


Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya telah 
meriwayatkan sebuah hadits dari Usamah bin Zaid 
(semoga Allah meridhainya) ia bercerita: Aku 
mendengar Rasulullah Saw bersabda: 


Le ga aila alaj gana a a lall aga Jani ia 
Sell cd b Jaa a Jai aaf gima oal eadi pa LS 
Aug yA oe gala T Yg bad 


Nanti pada hari kiamat ada seseorang dibawa 
kemudian dilemparkan ke dalam neraka, maka ususnya 
keluar. Lahu ia berputar-putar bagaikan keledai 
berputar-putar mengelilingi gilingan. Kemudian 
penghuni neraka mengerumuninya dan bertanya: “Hai 
Fulan, mengapa kamu? Apakah kamu tidak menyeru 
kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? ” Ia 
menjawab: “Bahkan! Aku telah menyeru kepada 
kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya; dan 


17 


aku melarang orang dari mengerjakan kemungkaran, 
fapi aku sendiri mengerjakannya.” 


Al-Ourthubi, dalam mengomentari hadits itu, 
mengatakan: ”Hadits shahih ini memberi petunjuk, 
bahwa siksaan terhadap orang yang mengetahui 
kebaikan (al-ma'ruf) dan kemungkaran (al-munkar) 
dan mengetahui wajibnya mengerjakan masing-masing 
keduanya kemudian melanggarnya lebih berat dari 
siksaan terhadap orang yang tidak mengetahuinya. 
Yang demikian itu karena ia seperti orang yang 
menghina larangan-larangan Allah dan meremehkan 
hukum-hukum-Nya. Ia termasuk orang yang tidak 
bermanfaat ilmunya.” 


Rasulullah Saw pernah bersabda: 
„dala; ail dai ad all Lalai! aga balita jeli ASI 


"Orang yang paling berat siksanya nanti pada hari 
kiamat adalah orang yang tahu berilmu) yang Allah 
menjadikan ilmu orang itu tidak bermanfaat baginya.” 
(H.R.Ibnu Majah dalam kitab Sunannya). 


Ayat 44 dari surat Al-Bagarah di atas dan ayat-ayat 
semakna yang lain, membuat banyak ulama dahulu 
menghindarkan diri dari memperbanyak memberikan 
peringatan. Ibrahim an-Nakha'i berkata: “Ada tiga ayat 
yang membuat aku tidak suka memberikan cerita 
(peringatan): 


Ayat pertama: 


18 


"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) 
kebaktian, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, 
padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka 
tidakkah kamu berpikir?” (O.S.2:44). 


Ayat kedua: 
Dali Y Le Gi a Lgatta 


“Hai orang-orang-orang yang beriman, mengapa 
kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat? ” 
(O.S.61:2). 


Ayat ketiga yang menceritakan tentang Nabi Syu'aib 
As: 


” ..Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa 
yang aku larang kamu daripadanya. Aku tidak 
bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama 
aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik 
bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya 
kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNya- 
lah aku kembali.” (0.S.11:88). 


Dan sesungguhnya orang-orang dahulu — Semoga 
Allah meridhai mereka — telah menyadari bahwa 
peringatan dengan (teladan) perbuatan lebih efektif 
daripada peringatan perkataan. Bahkan ada di antara 
mereka berkata: 


19 


Ie 2 dey i Jaa o Ioi Jay H2 Ja) daa 


(Perbuatan satu orang di tengah-tengah seribu 
orang, lebih fasih dari perkataan seribu orang kepada 
satu orang). 


Siapakah di antara Kita yang Mengerjakan Sesuatu 
Yang Ia Perkatakan? 


Di sini ada pertanyaan menggeletik dan mendesak 
setiap juru dakwah ketika ia mengkaji dan 
merenungkan nash-nash di atas. Pertanyaan itu: 
Apakah makna nash-nash itu adalah juru dakwah itu 
harus tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar 
sampai dirinya Mencapai akhlak utama dan kesucian 
sempurna? 

Pertanyaan tadi dijawab oleh segolongan ulama dan 
imam dahulu. Maka Sa'id bin jubair berkata dalam 
suatu riwayat oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdir 
Rohman, ia menceritakan: aku mendengar Sa'id bin 
jubair berkata: 


aa GE Y aa et Cat ra Yg Sagala Ye Al ul si 


“Kalau orang tidak mau melakukan amar ma'ruf 
nahi munkar sampai dalam dirinya tidak ada sesuatu 
(hal yang tidak baik), niscaya tidak ada seorang pun 
yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar.” 


20 


Malik berkata: "Siapakah orang yang pada dirinya 
tidak terdapat sesuatu (hal yang tidak baik)?” 


Al-Hasan berkata kepada Mutharrif bin Abdillah: 
”Berilah peringatan sahabat-sahabatmu!” Ia menjawab: 
“Sesungguhnya aku takut mengatakan sesuatu yang aku 
sendiri tidak mengerjakannya.” Lalu Al-Hasan berkata: 
“Semonga Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu 
dan kepada siapa saja di antara kita yang mengejakan 
sesuatu yang ia katakan! Dan setan senang, ia telah 
menang, sehingga tidak ada seorang pun yang akan 
melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar!” 


Al-Qurthubi berkata; Orang-orang berilmu (pandai) 
berkata: tidaklah termasuk syarat orang yang 
melakukan nahi munkar bahwa ia harus seorang yang 
suci dari maksiat, tapi orang-orang yang mengerjakan 
maksiat itu melakukan nahi mungkar terhadap sesama 
mereka.” Selanjutnya Al-Qurthubi berkata: “sebagian 
ulama ushul berkata: diwajibkan atas peminum 
(minuman keras) melakukan nahi mungkarterhadap 
sesama mereka.” 


Ayat Kedua: 


A a beda ya Sa a ya BI Le Sy pe ol 
ija Tool a YI oA Jupe Wl sial 9 aUl egiak Égi okel 
OTV eal wal gadi Gi egale gii AB gla lging 


21 


“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan 
apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan- 
keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setalah Kami 
menerangkannya kepada mamusia dalam Al-Kitab, 
mereka itu dilaknati Allah dan dilakanati (pula) oleh 
semua (makhhuk) yang dapat melaknati, kecuali 
mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan 
dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka 
itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S.2: 
159.160). 

Laknat (al-La’nu) dari Allah berarti: pengusiran dan 
penjauhan dari kebaikan; dari makhluk. Laknat berati 
cacian, makian dan memohonkan kejelekan, dan 
menghadapkan kesulitan, penentangan disertai 
kebencian dan tidak tahu-menahu terhadap orang yang 
dilaknat. Yang dimaksud dengan firman Allah «ii! 
(al-La'inun) ialah siapa saja yang dapat melaknat, Dan 
ada keterangan dalam ayat sesudah itu, yaitu: 


LSN AU al oele at a a | lag Ija aa 
(VIN enean] puliti g 


‘Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati 
dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat 
Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.” 
(Q.S.2:161). 


22 


Ayat di muka memberikan petunjuk, sesungguhnya 
menyembunyikan (kebenaran dari Allah) tergolong 
dosa besar, karena Allah mesti melaknatinya. Dan 
setiap sesuatu yang berhubungan dengan agama dan 
dibutuhkan oleh orang yang dikenai kewajiban 
(mukallaf) tidak pantas disembunyikan. Siapa yang 
menyembunyikannya ia telah malakukan dosa besar. 


Firman Allah ”... Kecuali mereka yang telah taubat 
dan mengadakan perbaikan dan menerangkan 
(kebenaran)....” Memberikan isyarat bahwa taubat itu 
tidak cukup dengan hanya perkataan seseorang: “aku 
bertaubat”. Tapi sesudah taubat ia harus mengubah 
perbuatan-perbuatan jelek yang biasa dilakukannya 
sebelumnya. Jika ia seorang yang berbalik dari Islam 
(murtad) ia harus kembali kepada Islam dan men 
jalankan syariat-syariatnya. Dan jika ia seorang Muslim 
yang selalu berbuat maksiat ia harus berubah jadi 
seorang yang beramal salih dan menjauhi orang-orang 
yang selalu berbuat kerusakan. 


Firman Allah iṣu; berarti: dan mereka menerangkan 
pengetahuan (kebenaran) yang mereka sembunyikan. 

”Menyembunyikan” (al-Kitman), maksudnya: tidak 
menerangkan sesuatu yang memang diperlukan (untuk 
diketahui) dan adanya sesuatu yang mendorong agar ia 


diterangkan. Seandainya tidak demikian, ia tidak 
dianggap ”menyembunyikan” Karena keterangan- 


23 


keterangan jelas dan petunjuk yang diturunkan oleh 
Allah sangat dibutuhkan dalam agama, maka orang 
yang mengetahuinya tapi tidak menerangkannya 
dianggap "menyembunyikan . 


Mengajarkan Agama dengan Mengambil Bayaran 


Sebagian ulama memegang ayat di atas sebagai 
alasan bahwa tidak dibolehkan mengambil bayaran dari 
tugas mengajarkan agama. Karena, setalah ayat tersebut 
menunjukkan atas wajibnya memberikan pengajaran 
agama, maka mengambil bayaran daripadanya berati 
mengambil bayaran dalam melaksanakan kewajiban. Ini 
tidak boleh. 


Firman Allah yang lain juga meunjukkan hal itu, 
yaitu: 
Aala Lå a gaing SES Ga AI Il La Ogan yA | 
OY Dadi la (HB aa 
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan 
apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan 


menjualnya dengan harga yang sedikit 
(murah)... (O.S.2: 174). 


Dzahir ayat tersebut menunjukkan dilarangnya 
mengambil bayaran dalam menerangkan pengetahuan 


24 


(kebenaran) dan juga menyembunyikannya, karena 
firman Allah “... dan menjualnya dengan harga yang 
sedikit ...” tidak menghendaki mengambil harga dan 
bayaran — dalam semua jalan dan kemungkinannya — 
dari tugas mengajarkan pengetahunan (kebenaran). 


Tidak Bokeh Menyembunyikan Ilmu (kebenaran) 


Ayat tadi memberikan petunjuk, sesuatu yang 
berhubungan dengan agama dan diperlukan oleh 
mukallaf (orang yang dikenai kewajiban agama) tidak 
boleh seseorang menyembunyikannya. Siapa yang 
menyembunyikannya, dia berdosa besar. Ayat lain yang 
senada adalah firman Allah: 


pai ai Yy lait diisi ael aiai adl aE a T a 
OAV gyin La putsa Wala Liai dy lgili g adele elg ogani 


Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari 
orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu).: 
“Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada 
manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya .. 
(0.5.3: 187). 


Ayat yang senada lagi dalam keharusan 
menerangkan ilmu (kebenaran), meski di dalamnya 
tidak disebut-sebut ancaman bagi orang yang 
menyembunyikannya, adalah firman Allah: 


25 


Yapen gagal aga! lgay 13) 


ca 


... Mengapa tidak pergi dari tiap -tiap golongan di 
antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 
telah kembali kepada, mereka, agar mereka waspada. 
(Q.S.9:122). 


Abu Hurairah — semoga Allah meridhainya — 
meriwayat kan dari Nabi Saw, beliau bersabda: 


“Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang ia 
ketahui, nanti pada hari kiamat ia akan dikendali 
dengan kendali dari api neraka. ” 


Dan Abu Hurairah-lah yang pernah berkata — 
sebagaimana terdapat dalam kitab shahin Imam Bukhari 
dan Muslim: | 
Le aiota a SAT Ag ag AS a A Ol 

Kod CAS 

"Orang-orang pada berkata: “Abu Hurairah banyak 

meriwayatkan (hadits)”. Seandainya tidak ada dua ayat 


dalam Al-Qur'an, tentu akau tidak meriwayatkan 
hadits.” 


26 


Kemudian dia membacakan firmam Allah (yang 
artinya): 

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan 
apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan- 
keterangan (yang jelas) dan petunjuk ...” (0.5.2: 159). 


Dan firman Allah: 


"Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari 
orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 
“Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada 
manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya ...” 


(O.S.3: 187). 


Kapan Tabligh Itu Menjadi Fardhu ‘Ain? 


Adapun tentang kapan tabligh (menyampaikan 
kebenaran) itu menjadi fardhu “ain, memang jadi 
perbincangan para ulama kita, dan mereka sampai pada 
apa yang disebutkan oleh Ibn Al-Arabi dalam kitabnya 
Ahkam Al-Qur'an, dia berkata: “Pada ayat itu terdapat 
ketegasan, yaitu bahwa orang yang berilmu 
(mengetahui kebenaran) apabila bermaksud 
menyembunyikannya, maka ia telah berbuat maksiat, 
dan jika ia tidak bermaksud demikian, maka ia tidak 
harus melakukan tabligh jika diketahui ada orang lain 
-melakukannya. 


Usman — semoga Allah meridhainya — pernah 
berkata: 


27 


oya ikan La Jang je ALI ati 2D AT Yg a gaai 
"Sungguh aku akan menyampaikan hadits kepada 
kalian, Kalaulah tidak ada suatu ayat dalam Al- 
Qur'an, tentu aku tidak menyampaikannya kepada 
kalian” 
Urwah berkata: “Ayat itu adalah firman Allah: 


"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan 
apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan- 
keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami 
menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab... 
(O.S.2: 159). 


Abu Hurairah pernah berkata: 


La ail uLit Yad aÑ a Pil eye as Mail Ul 


è KG x Kadal 


"Orang-orang pada berkata: “Abu Hurairah banyak 
meriwayatkan hadits.” Demi Allah, kalaulah tidak ada 
dua ayat dalam Al-Our'an niscaya aku tidak meriwayat 
kan suatu hadits pun.” 


Abu Bakar dan Umar — semoga Allah meridhai 
mereka — tidak meriwayatkan hadits yang mereka 
dengar dari Nabi Saw kecuali memang diperlukan. 


28 


”Dan Az-Zubair adalah paling sedikitnya sahabat 
yang menyampaikan hadits karena khawatir terjerumus 
ke dalam kedustaan. Tetapi mereka memandang ilmu 
(kebenaran) merata di dalangan mereka semua, maka 
yang satu akan menyampaikannya jika yang lain tidak. 

”Jika ditanyakan: apakah tabligh itu suatu 
keutamaan atau suatu kewajiban? Maka jikalau ia 
merupakan suatu kewajiban mengapa orang-orang yang 
mulia ini seperti Abu Bakar, Umar, Az-Zubair dan 
orang-orang yang seperti mereka membatasi diri dalam 
menyampaikan (hadits). Dan jikalau ia merupakan 
suatu keutamaan, mengapa mereka tidak melakukan 
perbuatan utama itu? 


Maka jawabnya: Orang yang diminta atau ditanya 
berkewajiban melakukan tabligh (menyampaikan 
kebenaran) karena ayat itu. 


Sebab ada riwayat oleh Abu Hurairah dan “Amr ibn 
al-Ash, bahwa Nabi Saw bersabda: 


"Siapa yang diminta atau ditanya tentang suatu ilmu 


(kebenaran) tapi ia menyembunyikannya, maka ia nanti 
akan di kendali dengan kendali dari api neraka.” 


Tetapi orang yang tidak diminta atau ditanya tidak 
berkewajiban melakukan tabligh ((menyampaikanya) 
kecuali tentang Al-Qur'an saja. Sahnun berkata: 


29 


sesungguhnya hadits Abu Hurairah dan "Amr ini 
hanyalah berkaitan dengan masalah persaksian. 

Yang benar menurut saya ialah apa yang telah saya 
singgung, bahwa jikalau ada orang lain yang melakukan 
tabligh, maka cukuplah ia. Tapi bila ia ditunjuk, 
wajiblah ia melakukan tablihgh. 

Dan tentang keutamaan tabligh, nabi pernah 
bersabda: 


Agas La Lalala Lale ga ila pow Í pal Alif puas 
“Allah akan membuat cerah wajah seseorang yang 
mendengar perkataanku lalu menghapalnya, kemudian 


menyampaikannya seperti yang ia dengar.” 
(Demikianlah Ibn Al-Arabi). 


Ayat Ketiga: 
oe 309 Dg pall Sa a A ap Sa Lia oil g 
(3 Dingnelisi! ad glg pE 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 


kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 


30 


Arti ”Min” (e) 


Para ulama berbeda pendapat dalam menfsirkan 
batasan arti “min dalam firman Allah: a&i (minkum). 


Pendapat mereka terbagi dua: 


Yang pertama: Sesungguhnya “min” dalam ayat 
tersebut bukanlah untuk arti “sebagian” (at-tab'iedh), 
tetapi ia untuk menerangkan “al-jins” (genus, jenis, 
macam), (keumuman — pen.) Para ulama yang 
berpendapat demikian berpegang kepada dua dalil: 


(1) Sesungguhnya Allah mewajibkan amar ma'ruf 
nahi munkar kepada setiap golongan (umat), 
sebagaimana dalam firman-Nya: 


"Kamu adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar... ” (Q.S.3: 110). 


(2) Sesungguhnya wajib atas setiap orang mukallaf 
melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baik 
melalui tangannya, lisan atau hatinya. 


Kemudian mereka berkata: Bila telah tegas 
demikian, maka arti ayat tersebut: “Jadilah kalian suatu 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 


31 


Mereka memandang, bahwa “min” dalam ayat itu 
sama seperti” min” («3 dalam firman Allah: 


SB oya Gaon JI Noni las 


(... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang 
najis itu... ). (Q.S.22:30) 

Kemudian mereka berkata: Sesungguhnya hal itu, 
meskipun ia diwajibkan atas semuanya, tatapi bila 
sebagian telah melakukannya, maka lepaslah beban 
kewajiban dari yang lain. Bandingannya adalah firman 
Allah: 


Yli balas Jamal 


' (Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa 
ringan atau pun merasa berat..). (0.S5.9:41) dan firman 
Allah: 


Lai Lala pagi Laa YI 


(Jika kamu tidak berangkat untuk 
berperang niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa 
yang pedih ...). (0.S.9:39). Perintah dalam ayat-ayat 
tersebut dan ayat ayat yang senada adalah umum. 
Kemudian bila segolongan umat ada yang menjalankan 
perintah itu, cukuplah, dan lepaslah beban kewajiban 
dari yang lain. 

Yang kedua: Bahwa “min” (a) dalam ayat itu punya 
arti “sebagian” (at-tab'iedh). Para ulama yang punya 


32 


pendapat demikian dapat dimasukkan ke dalam dua 
pendapat: 


(1) 


(2) 


Sesungguhnya pengertian “min” adalah, dalam 
umat terdapat didalamnya orang-orang yang 
tidak punya kemapuan berdakwah, melakukan 
amar ma'ruf nahi munkar seperti kaum wanita, 
orang-orang sakit dan orang-orang lemah. 


Sesungguhnya perintah (at-taklif) itu khusus 
kepada ulama (orang-orang berilmu, alim). 
Karena ayat itu mengandung perintah dengan 
tiga hal: menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar. Dan jelas, dakwah membutuhkan 
ilmu (pengetahuan), ilmu tentang kebajikan 
(al-khair), ilmu tentang yang ma'ruf dan ilmu 
tentang yang munkar. Karena orang bodoh 
(yang tidak punya ilmu) boleh jadi menyeru 
kepada kebatilan, menyuruh kepada yang 
munkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan 
bisa-bisa-ia berlaku kasar di tempat yang 
seharusnya ia bersikap lemah-lembut, bersikap 
lemah-lembut di tempat yang seharusnya ia 
berlaku keras, dan mencela kepada orang yang 
tidak bertambah keingkarannya kecuali secara 
terus-menerus dan melampaui batas. Maka 
jelaslah, perintah itu ditujukan kepada para 
ulama. Tidak diragukan lagi, para ulama itu 


33 


sebagian dari umat. Yang artinya senada 

dengan ayat itu adalah firman Allah: 

€.. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 
golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 
dirinya.” (O.S.9:122). 

Selain itu, para ulama sepakat bahwa itu fardhu 
kifayah, yaitu bila sebagian orang telah ada yang 
menjalankannya, maka lepaslah kewajiban tersebut dari 
yang lain. Jika perintah memang demikian, maka 
tafsirannya: “Hendaklah sebagian kamu menjalankan 
itu.” Ini perintah wajib atas sebagian, bukan atas 
semuanya. 


Ketegasan dari “Menyuruh” dan “Mencegah” 


Dalam ayat di atas, yang sedang dibicarakan, 
terdapat keterangan tentang wajibnya menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dari 
beberapa segi: 

Pertama: firman Allah » wu, (Dan hendaklah ada) 


adalah suatu bentuk perintah (amar), sedang lahir dari 
bentuk perintah, berarti mewajibkan (ijab). 


34 


Kedua: dalam ayat itu terdapat penegasan (ta 'kied) 
bahwa keberuntungan dikaitkan dengan “menyuruh” 
dan “mencegah”. Ini gaya bahasa pengkhususan dan 
pembatasan (al-hashr), di mana Allah berfirman: 


aglas! o Gap | 9 
(dan mereka itulah orang-orang yang beruntung). 


Ketiga: keberuntungan hanya tertentu kepada mereka 
yang menjalankan dan melakukan kewajiban. Jikalau 
semua orang tidak melakukannya, maka berdosalah 
semua orang yang kuasa melakukanya. 

Keempat: dalam ayat di atas ada keterangan, bahwa 
itu fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain, dan bila telah ada 
sebagian yang melakukannya, maka lepaslah kewajiban 
dari yang lain. Karena tidak difirmankan: 


Hg pal an pn 
(Hendaklah tiap-tiap kamu menyuruh kepada yang 
ma'ruf), tetapi Dia berfirman: 
dai «aa yea 9 
(Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat.) 


Siapa yang Harus Melakukan Amar Ma'ruf Nahi 
Munkar? 


35 


Di sini timbul suatu pertanyaan: Siapakah yang 
harus melakukan amar ma'ruf (menyuruh kepada yang 
ma'ruf) dan nahi munkar (mencegah dari yang 
mungkar)? 

Jawabnya: setiap Muslim yang kuasa, dan tidak ada 
keyakinan dalam dirinya bahwa jika ia melakukan 
penentangan, niscaya ia mendapat kemudharatan besar, 
atau bahwa cegahannya tidak digubris. Namun, ini 
dianggap baik (mustahabb), karena terdapat usaha 
menampakkan syiar Islam dan memperingatkan 
manusia pada perintah-perintah agama. 


Siapa yang Menjadi Sasaran Amar Ma'ruf nahi 
Munkar itu ? 

Jawabnya: setiap orang yang mukallaf, bahkan juga 
orang yang tidak mukallaf seperti anak-anak dan orang 
kurang akal, bila dikhawatirkan adanya mudharat dari 
orang-orang selain mereka. Anak-anak dicegah dari 
perbuatan yang diharamkan, sehingga mereka tidak 
biasa mengerjakannya. Juga mereka dipaksa shalat, 
sehingga terbiasa. 


Ayat keempat: 

PS yi Sg agyra aab ulil ayd ial yad a 

Uja jall agia aH h OLS ola ai oal dg MIL Coin 
OV ga Ci 


36 


"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah 
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orangorang yang fasik.” 
(Q.S.3: 110). 


Umat yang Terbaik... Mengapa? 
Ayat ini menimbulkan dua pertanyaan 


Pertama: dari segi mana amar ma'ruf nahi munkar 
dan iman kepada Allah menjadikan umat ini terbaik. 
Padahal ketiga sifat itu juga ada pada umta-umat lain? 


Jawabnya: seperti ditegaskan oleh Ar-Razi, umat ini 
di unggulkan dari umat lain, karena, umat ini 
melakukan amar ma'ruf nahi munkar melalui jalan yang 
paling kuat, yaitu peperangan. Karena penentangan 
terhadap yang munkar terkadang melalui hati, lisan atau 
tangan, dan yang paling kuat melalui peperangan. 

Kedua: mengapa amar ma'ruf nahi munkar 
disebutkan. Lebih dahulu daripada iman kepada Allah, 
padahal iman ke pada Allah mesti didahulukan dari 
setiap bentuk-bentuk ketaatan? 

Jawabnya: sebagaimana ditegaskan pula oleh Ar- 
Razi sesungguhnya iman kepada Allah merupakan hal 
yang sama sama ada di kalangan semua umat (yang 


37 


beragama). Maka tidak mungkin bahwa yang 
menetukan dalam keunggulan ini adalah iman yang ia 
sama-sama menjadi ukuran masing masing. Tapi yang 
menetukan dalam kelebihan ini ialah keadaan umat ini 
yang lebih kuat dalam melakukan amar ma'ruf nahi 
munkar daripada umat-umat lain. 


Ayat kelima: 


Saya cal Sg 399 SI A Jail yaah is cra Na pi aa ad 
(VA) giaa | plg | pac Le US 


"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil 
dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang 
demikian itu, di sebabkan mereka durhaka dan selalu 
melampaui batas.” 


"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang 
tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya 
amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." 
(O.S.5: 78-79). 


Ashhab as-Sabt dan Ashhab al-Ma'idah 

Kebanyakan ulama mufassir berkata, yaitu tentang 
Ashhab as-Sabt (orang-orang Bani Israil yang berbuat 
maksiat pada hari sabtu) dan Ashhab al-Ma'idah 
(orang-orang Bani Israil yang mendapat hidangan dari 
Allah). Ashhab as-Sabt adalah mereka yang dilaknati 


38 


dengan lisan Daud: dan Ashhab al-Ma'idah adalah 
mereka yang dilaknati dengan lisan Isa As. 


Sebagain mufassir berkata: orang-orang Yahudi 
menyombongkan diri sebab mereka dari anak cucu 
Nabi-nabi, Maka Allah menurunkan ayat ini agar ia 
menunjukkan bahwa mereka dilaknati dengan lisan 
Nabi-nabi. 


Kemudian Allah berfirman: 
(AD gg ply lpas Las EU 


”.. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu 
berbuat durhaka dan melampaui batas. ” (Q.S.2: 61). 


Maksudnya: laknat karena mereka durhaka, dan 
melampaui batas dalam kedurhakaannya. 


Kemudian Allah menjelaskan “kedurhakaan” (al- 
ma 'siafy dan “melampaui batas” (al-i'tida”) dengan 
firman-Nya: 


ogla Enh pe uyali Y pl 
(..mereka satu sama lain selalu tidak 
melarang tindakan munkar yang mereka perbuat...) 


Arti ”At-Tanahi” 
At-Tanahi (at: di sini punya dua arti: 


Pertama: — dan ini pendapat kebanyakan ulama 


39 


AA ma Jelasasi yaitu bahwa mereka satu sama lain 
tidak saling melarang. 


Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau 
bersabda: 


MEA YAA AGAN gam AE ț yag agia gga agd dac Ly) iya 
"Siapa yang senang perbuatan suatu kaum, maka ia 
termasuk golongan mereka; dan siapa yang 


membiarkan (memperbanyak) mayoritas suatu 
golongan, maka ia termasuk golongan mereka. ” 


Kedua: berarti al-inthiha' (berhenti). Contoh: 
Aie Ag a ye l 
(berhenti menyuruh). 


Berkata Ar-Razi: Berhenti dari sesuatu setelah ia jadi 
dikerjakan adalah tidak mungkin. Maka mengapa Allah 
mencela mereka? Dia jawab: Ini bisa dijawab dari 
beberapa segi: 


Pertama: yang dimaksud ialah mereka tidak berhenti 
mengulangi perbuatan mungkar yang telah mereka 
kerjakan.Kedua: mereka tidak berhenti dari 
kemungkaran yang ingin mereka kerjakan dan 
mendatangkan peralatannya. Ketiga: mereka tidak 
berhenti dari menetapi kemukaran yang mereka 
kerjakan. 


40 


Kekurangan Pertama yang Menimpa Bani Israil 
At-Turmudzi dan Abu Dawud mengeluarkan 
(takhriy) hadits dari Abdullah ibn mas' ud-semoga Allah 


ridha kepadanya — yang berkata: Rasulullah Saw 
bersabda: 


dedi ab La Jai Jono ol Jalal ia He a Ja ol 
gag dad) ya olah ci Jong Y dil guas La pag abl al laa Li jga 
Lela cos adg du pig AUDI yg SA A da Wa aila A 
Aan a aa inn agan Sg aD Ga SU Ila 
da j0 
"Sesungguhnya pertama kerusakan yang terjadi 
pada Bani Israil, yaitu seseorang jika bertemu 
kawannya (yang sedang berbuat maksiat), menegur: 
“Hai Fulan, takutlah kepada Allah dan hentikan apa 
yang engkau perbuat, karena ia tidak halal bagi 
engkau”. Kemudian esok harinya bertemu lagi (sedang 
berbuat itu juga). Tapi ia tidak menegurnya, bahkan ia 
menjadi teman makan, minum dan teman duduknya. 
Maka ketika demikian perbuatan mereka, Allah 
menutup hati masing-masing. Kemudian Allah 


berfirman (yang artinya): “Telah dilaknati orang-orang 
kafir dari Bani Israil... dan seterusnya.” 


Rasulullah pernah bersabda: 


41 


Sa de Sada D ye ga a opati ably AS 
alif ya gi a Sa A a a a A 

"Sekali-kali jangan! Demi Allah, sungguh hendakah 
kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari 
yang munkar, dan sungguh hendaklah kalian menahan 
tangan orang dzalim, mengembalikannya kepada yang 
haq dan menahannya pula kepada yang haq, atau 
(kalau tidak) maka Allah akan menutup hati kalian, dan 
melaknati kalian sebagaimana Dia telah melaknati 
mereka.” 


Amar Ma'ruf Diwajibkan atas Umat-umat Dahulu 
Kala 


Ayat di atas menunjukkan, amar ma'ruf nahi munkar 
diwajibkan atas umat-umat dahulu kala. Ini fa'idah dari 
kerasulan dan makna dari khilafat kenabian. 


Al-Hasan pernah berkata: 
Ay Lada da BA ad gga pil oe dig Baala pal cya 
AUS Halang 
"Siapa yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar, maka la adalah khalifah 


Allah di negerinya, hhalifah Rasul Nya dan khalifah 
kitab-Nya.” 


42 


Ada riwayat dari Durrah binti Abi Lahab, dia 
berkata: Datanglah seorang lelaki kepada Nabi Saw- 
beliau sedang di atas mimbar — dan bertanya: “Siapakah 
manusia terbaik wahai Rasulullah?” Beliau jawab: 


dan pi Sg gig An Kela pin a pagi Ha pall aya 
"Ialah orang yang paling banyak menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yang 


paling takwa kepada Allah dan yang paling banyak 
silaturrahmi.” 


Ayat Keenam: 
AI a | Le ya Ka Yer Lala giat pall Lal 
OD parit Le pr Laga pua AI 
"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; 
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat 
kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya 
kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan 


menerangkan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. ” (Q.S.5: 105). 


Menolak Syubhat yang Tersebar 


Lahir ayat ini menunjukkan, amar ma'ruf nahi- 
munkar bukan suatu kewajiban atas manusia bila ia 
telah menetapi jalan lurus. Karena ia tidak akan disiksa 


43 


lantaran suatu dosa yang diperbuat oleh orang lain. 
Pengertian lahir tadi tertolak oleh hadits-hadits dan 
perkataan sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan ayat 
itu. Abu Dawud, At-Turmudzi dan lainnya 
meriwayatkan suatu riwayat dari Qais, dia berkata: Abu 
Bakar Ash-Shiddig — semoga Allah meridhaninya — 
berpidato kepada kami, beliau bekata: 


| giat mod! Leath) : Lebo hee ie eg Y oia ogli Au 
(asalan! Il JS ya ra Ia ara 
Sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan 
mentakwilkannya dengan selain takwilnya: “Hai 
orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah 
orang yang itu akan memberi mudharat kepadamu 
apabila kamu telah mendapat pertunjuk... ' (Q.S.5: 
105) 


Dan aku telah mendengar Rasulullah pernah 
bersabda: 


hi aÙ agan Si ag du lee Naila a Ulat! fa) a gal 
DAE A 

(Sesungguhnya seseorang jika melihat orang lain 
berbuat dzalim, tapi ia tidak menahan tangannya, maka 


Allah akan menimpakan adzab kepada mereka dari 
sisi-Nya). 


Juga Abu Dawud, At-Turmudzi dan lainnya 
meriwayatkan hadits dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, 


44 


dia bercerita: Pada suatu waktu akan datang kepada 
Abu Tsa'labah Al-Khasyini, dan bertanya kepadanya: 
”Bagaimana engkau berbuat dengan ayat ini?” Dia balik 
bertanya: “Ayat yang mana?” Aku menjawab: “Firman 
Allah: ”Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, 
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat 
kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk 
....'Dia berkata: 


aale ALI Lo AU Jgn gie edio (Spa gie cdhu aal abla Lal 
Led cl) IM a pu ya ag ag P a Ag 
kot dala dala Ss) dr Sa sa 3g La Gong Lellas 
Asta! pal lia pag Ludi 
“Ingatlah! Demi Allah, aku telah menanyakan ayat 
itu kepada yang ahli, aku menanyakanya kepada 
Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: “Hendaklah 
kalian satu sama lain saling menyuruh kepada yang 
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, sehingga bila 
kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang 
diikuti, dunia yang didahulukan, dan orang yang punya 
pendapat mengagumi pendapatnya sendiri, maka jaga 
dirimu sendiri, dan tinggalkan urusan orang umum.” 
Ibn al-Mubarak berkata: “Firman Allah «wc 
s—mal Jagalah dirimu) dialamatkan kepada semua 
orang beriman, yang maksudnya: si Jal esc 
Gagalah pemeluk agama mu), seperti firman Allah Y, 


45 


awasi Ita (janganlah kamu membunuh dirimu), 
seakan-akan Allah berfirman: 
Laas amuna pals Lan Eha dial 
(hendaklah sebagian kamu menyuruh kepada yang 
ma'ruf kepada sebagian yang lain: dan juga sebagian 
kamu mencegah sebagian lainnya dari yang munkar).. 
Ia menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, 
dan tidak akan memberikan mudharat kepadamu 


kesesatan orang-orang musyrik, munafik dan ahlul- 
kitab.” 


Dan sa'ied Ibn al-musayyab berkata: “Arti ayat 
tersebut: Tidak akan memberi mudharat kepadamu 
orang yang sesat apabila kamu telah mendapat petunjuk 
sesudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar.' 


Kiasan (kinayah) dalam Ayat Tersebut 


Sesungguhnya dalam firman Allah 
sana IS) Jua era aa ag 
(tiadalah orang yang sesat itu akan memberi 
mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat 
petunjuk) terdapat gaya bahasa kiasan (kinayah), yang 
maksudnya: melarang orang-orang beriman dari 


terpengaruh oleh kesesatan orang-orang sesat, sehingga 
dapat menyebabkan mereka meninggalkan jalan 


46 


petunjuk. Mereka jadi sibuk memikirkan kesesatan 
orang-orang sesat dan akibat perihal mereka, sehingga 
yang demikian itu melupakan mereka untuk 
memperbaiki diri mereka sendiri. Tapi yang wajib bagi 
orang beriman adalah menyeru kepada Tuhanya, 
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
mungkar, kemudian membawa segala sebab dan 
akibatnya kepada Allah Swt. Kepada (-) Nya semua 
urusan dikembalikan. 


Adapun mencelakakan dirinya sebagai sesalan dalam 
usaha menyelamatkan orang lain dari kecelakaan, maka 
hal ini belum pernah diperintahkan, sebagaimana juga 
orang mukallaf tidak akan disiksa lantaran perbuatan 
(dosa) orang lain. Maka ayat itu termasuk dalam 
pengertian firman Allah: 

"Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu 
karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, 
sekiraya mereka tidak beriman kepada keterangan ini 
(Al-Qur'an). ” (Q.S.18: 6) 


Ayat Ketujuh: 

3| ceel a gte D| pl i pla calS al dya ye pelu 
aglo S aed Y ygi Y agag Lepi agin aa Se ae 
ngga all Lagd ipla gaga Hal call Sg Dong ILE Lag 
Lala UE desa pedal yaa) A a LaLa ai Ila giaa gl 


47 


Se Lila aie lyg Lay Igic Lola (V10 )ygisua ILE Las tis Lala 
(ON Dental 3a lpg 


”Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri 
yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar 
aturan hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka 
ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung- 
apung di permukaan, dan di hari-hari yang bukan 
Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. 
Demikian Kami mencoba mereka karena berlaku fasik. 


"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka 
berkata: “Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah 
akan membinasakan mereka atau mengadzab mereka 
dengan adzab sangat keras?” Mereka menjawab: 
“Agar kami punya alasan (pelepas tanggung jawab) 
kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.” 


Maka tatkala mereka mehupakan apa yang 
diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang- 
orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami 
timpakan kepada orang-orang yang dzalim siksaan 
yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” 


"Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap 
apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami 
katakan kepadanya: ” jadilah kamu kera hina!” (O.S.7.: 
163-166). 


48 


Golongan Yang Tiga 


Ayat di atas menunjukkan, penduduk negeri itu 
terbagi tiga golongan: satu golongan berbuat mungkar, 
dan berbuat durhaka dengan berburu di laut hari sabtu, 
satu golongan melarang perbuatan yang dilakukan oleh 
polongan pertama dan menjauhi mereka, dan golongan 
ketiga berdiam diri, tidak melakukan perbuatan itu dan 
tidak melarangnya, tapi ia berkata kepada golongan 
(kedua) yang menentang: “Mengapa kamu mencegah 
mereka, padahal kamu sudah tahu mereka dicap sebagai 
orang-orang celaka, bahwa tersebab kesombongan 
mereka “terhadap apa yang mereka dilarang 
mengerjakannya — akan mendapat siksa dari Allah, 
karena cegahan kamu tehadap mereka itu tidak ada 
gunanya. 


Golongan kedua (yang menentang) menjawab: 
“Kami melakukan itu sebagai alasan (pelepas tanggung 
jawab) kepada Tuhan kami karena perjanjian amar 
ma'ruf nahi mungkar yang telah dibuat — Nya dengan 
kami.” Kemudian Allah Swt menetapkan keselamatan 
bagi orang-orang yang melarang, dan kecelakaan bagi 
orang-orang dzalim. 

Ibnu katsir berkata: “Dan Allah tidak berbicara 
tentang orang-orang yang diam, karena balasan itu 
termasuk jenis amal perbuatan. Maka mereka tidak 
patut mendapat pujian, dan mereka tidak berbuat dosa 
besar sehingga perlu dicaci.” 


49 


Nasib Golongan yang Diam 

Ar-Razi berkata: “Dan ketahuilah, sesungguhnya 
lafaz ayat itu menunjukkan, golongan yang melanggar 
aturan itu celaka, dan golongan yang mencegah dari 
yang mungkar selamat. Adapun orang-orang yang 
mengatakan: valas cl 


(mengapa kamu menashihati...). 


Para ulama tafsir berbeda pendapat, dari golongan 
manakah, mereka itu?” 

Ada riwayat dari ibnu Abbas, tentang mereka, tidak 
dapat diberikan keterangan (tawagguf), (karena kita 
harus bergantung pada keterangan dari Asy-Syari”). 

Dari ibnu Abbas juga diterima riwayat: 

LI aia Ía I a a SD (ABI mag LB pall Gu 
Mai Job Yg Te daun elit GH Gang 

"Celakalah dua golongan, dan selamatlah golongan 
yang melarang. Ibnu Abbas apabila membaca ayat itu, 
beliau menangis, dan berkata: “sesungguhnya mereka 
yang tidak mencegah dari munkar ini, celaka. Dan 
kami melihat beberapa hal yang kami mengingkarinya, 
kemudian kami diam dan tidak berkomentar apa-apa.” 


Al-Hasan berkata: Golongan yang diam, selamat. 
Maka dua golongan selamat, dan satu golongan laninya 


50 


celaka, Para ulama yang berpendapat dengan 
keselamatan mereka itu berhujjah, bahwa perkataan 


mereka: Lie egie gl egles dll Lag Cagliari (a 


(mengapa kamu menasihati kaum yang akan 
membinasakan mereka atau mengadzab mereka dengan 
adzab sangat keras) menunjukkan mereka sangat 
menentang, dan tidak ikut memberi nasihat karena 
yakin, nasihatnya tidak akan digubris dan berbekas. 
Jika ada pertanyaan: Tidak memberi nasihat adalah 
maksiat, dan mencegah memberi nasihat juga maksiat. 
Maka mereka yang berbuat demikian tentu termasuk 


mereka orang-orang yang dzalim siksaan yang keras, 
disebabkan mereka selalu berbuat faisk? ” (Q.S.7: 165. 
tersebut di atas). 


Kami menjawab: Itu tidak mesti. Karena mecegah 
dari yang mungkar hanya kewajiban kifayah, yaitu jika 
sebagain telah ada yang melakukan, maka lepaslah 
kewajiban itu dari yang lain. 


Alasan Kepada Tuhanmu 
Firman Allah: 


Latin aglo aE) oll Bika gila 


51 


(mereka menjawab: “Agar kami mempunyai alasan 
kepada Tuhanmu, dan supaya mereka betakwa”) 
menunjukkan, kewajiban mencegah dari yang mungkar 
tidak gugur meski diketahui cegahan itu tidak akan 
berhasil. Karena adanya penerimaan dan kepatuhan, 
bukan temasuk syarat. Maka kalau hanya menjalankan 
suatu rukun pokok dari rukun-rukun agama, dan 
cemburu kalau-kalau hukum-hukum Allah dan 
larangan-larangan-Nya dilanggar, tentu itu cukup 
sebagai hasilnya! 


Ayat Kedalapan: 
Aga AAN gel Lala Ki | gali AN auas Y a hilg 
(Yo Jolai 


Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus 
menimpa arang-orang yang dzalim saja di antara 
kamu. Dan ketahuilah, Allah amat keras siksaan-Nya.” 
(0.5.8: 25). 


Oira' at ui 


Syaikh Ibnu Taimiyah berkata: Segolongan ulama 
salaf 


membaca: istà eSa Iya a A 


32 


(dengan bentuk positif). 


Kedua. gira'at (bacaan) tersebut sama-sama benar. 
Karena pelanggar aturan-aturan Allah adalah orang 
yang dzalim. Bagi yang tidak melakukan penentangan 
dianggap tidak dzalim, karena ia tidak takut 
menyertainya. Dan terkadang ia dianggap mengingat ia 
tidak menjalankan kewajiban (menentang). Dan atas ini 
maksud firman Allah: 


ya Lagi a ye Sg ep Laui ai lap La guus Lelo 
Giona e aga ai 


“Maka tatkala mereka melupakan apa yang 
diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang- 
orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami 
timpakan kepada orang-orang.yang dzalim siksaan 
keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” 
(Q.S.7:165). 


Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang 
melarang. Adapun yang tidak suka perbuatan dosa dan 
mereka yang mengatakan”... Mengapa kamu 
menashihati kaum yang Allah akan membinaskan 
mereka atau mengadzab mereka dengan adzab yang 
sangat keras..” (Q.S.7:164), menurut kebanyakan 
ulama, mereka selamat, kerena mereka tidak suka, 
maka mereka menentang menurut kemampuan yang 
ada pada: mereka. Adapun orang yang tidak menetang 


53 


sama sekali, maka sesungguhnya orang itu dianggap 
dzalim dan akan mendapatkan siksa, sebagaimana Nabi 
Saw pernah bersabda: 


di Kalian ALI gara Cl Ligi o gais pala LL Ily IM Gali ol 


"Sesungguhnya orang-orang, bila mereka melihat 
kemungkaran, tetapi mereka tidak mengubah 
(mencegah, menentang)nya, Allah akan menimpakan 
siksa kepada mereka.” 


Hadits tersebut sesuai dengan arti ayat di atas. 


Selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata: yang 
dimaksudkan adalah, sama-sama benar dibaca negatif 
(an-nafyu) dan positif (al-itsbat) dengan dua padangan. 
Seperti firman Allah 

Lola ai Igal a a 

(...yang tidak khusus menimpa orang-orang yang 
dzalim saja di antara kamu...), yaitu tidak hanya 
terbatas pada pelanggar aturan Allah, tetapi juga 
mencakup orang yang melihat kemungkaran 
(pelanggaran) itu tapi ia tidak mengubah (mencegah)- 
nya. 

Ulama yang membaca: 


iola aSa | galla cal iyan] 


54 


(dengan bentuk positif) memasukkan ke dalam 
pengertian, orang yang tidak melakukan penentangan 
padahal ia kuasa melakukannya. 

Terkadang maksudnya adalah, mereka disiksa di 
dunia lalu dibangkitkan menurut niat mereka, seperti 
prajurit yang menyerang Ka'bah, kemudian Allah 
membinasakan mereka semuanya, dan orang yang 
terpaksa nanti dikumpulkan sesuai dengan niatnya. 
(Majmu Al-Fatawa 17/382) 


Peliharalah Dirimu dari Siksaan (Fitnah) 


Dalam Shahih Muslim ada riwayat dari Zainab binti 
Jahsy, dia bertanya kepada Rasulullah Saw: 


SAN au Ia a JB Sa Laa AU ca gu, b 


"Wahai Rasulullah, apakah kami akan celaka 
(disiksa) sedangkan di kalangan kami terdapat orang- 
orang salih? Beliau menjawab: “Ya, apabila 
kemaksiatan banyak dilakukan orang.” 


Dalam Shahih at-Turmudzi ada hadits: 
lan ADI agan of dligid ole lab dg JUS fa) ISI Gali cal 
PETANI 
"Sesungguhnya orang-orang, apabila mereka 
melihat ada orang berbuat dzalim, tapi mereka tidak 


55 


menahan tangannya, Allah akan menimpakan siksaNya 
kepada mereka.” 


Dan dalam Shahih al-Bukhari dan at-Turmudzi 
terdapat hadits riwayat An-Nu'man bin Basyir dari 
Nabi Saw, beliau bersabda” 


dian rle Ig il aya Jia Lena cBlgilg aÑ aga Sa fia 
D) a 2 ua Su a ag ad aa Ga 
AA AA A ali Ga an 
ols Layan Iya gali Log seg LA (Ag ya Ia LAS 

SANA oe 


"Perumpamaan orang yang teguh menjalankan 
hukum hukum Allah dan orang yang terjerumus di 
dalamnya adalah bagaikan sekelompok orang yang 
membagi tempat dalam perahu, ada yang mendapat 
tempat di atas, ada yang memperoleh tempat di bawah. 


— Sedang yang di bagian bawah bila mereka perlu air 
minum harus naik ke atas. Maka mereka (yang di 
bawah) berkata: “Lebih baik kami melobangi saja 
tempat di bagian kami ini, supaya tidak mengganggu 
kawan-kawan di atas. Maka jika mereka yang di atas 
membiarkan niat mereka yang di bawah, pasti 
binasalah semua orang dalam perahu itu. Tapi kalau 
mereka mencegahnya, semua akan sama-sama 
selamat.” 


56 


Dalam hadits ini ada petunjuk: orang umum disiksa 
di sebabkan dosa yang dilakukan orang-orang tertentu, 
serta tidak dijalankannya amar ma 'ruf nahi munkar. 


Menolak Kekaburan 


Al-Karthi berkata, hal ini tidak menjadi kabur 
dengan firman Allah: 


” ...dan seorang yang berdosa tidak akan memikul 
dosa orang lain...” (0.5.6:164) 


Karena jika ada orang yang memperlihatkan 
kemungkaran maka bagi setiap yang melihatnya wajib 
mencegah bila ia kuasa. Jika tinggal diam, maka 
mereka semua maksiat. Ada yang berbuat maksiat, ada 
yang meridhainya. Dan dengan hikmah-Nya, Allah 
menganggap: dil 2 abila Jalal Izis poll 


(Orang yang ridho perbuatan mungkar dikerjakan, sama 
dengan orang yang mengerjakan perbuatan munkar. 
Maka ia sama-sama menerima siksanya) 


Tanda Ridha pada yang Mungkar 


Tanda ridha — sebagaimana disebutkan oleh Al- 
Oastha lani — ialah ridho pada yang mungkar yakni 
tidak merasa sakit dengan kerusakan yang menimpa 


57 


agama yang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan. 
Seseorang belum dapat dikatakan benci kepada yang 
mungkar kecuali ia merasa sakit.dengan terjadinya 
kerusakan dalam agama, sebagaimana ia merasa sakit 
dengan kehilangan harta atau anaknya. Orang yang 
tidak merasa demikian, berati ia ridha pada yang 
mungkar (ia akan mendapat siksa). 


Ayat Kesembilan: 


(NY Odong alef gag dhru ge dhd cra alei ga liy ol 


“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah 
mereka dengan cara paling baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 
(Q.S.16:125). 


Turunnya Ayat 


Ayat tersebut diturunkan di mekah pada masa 
perintah gencatan senjata dengan orang Quraisy. Dalam 
ayat ini ada perintah Allah kepada Nabi-Nya Saw 


58 


supaya beliau menyeru kapada agama Allah dengan 
cara halus dan lemah-lembut,tidak dengan cara kasar 
dan keras. 


Al-Hasan apabila membaca ayat itu, berkata: 
”demikianlah Rasulullah Saw: demikianlah kekasih 
Allah: demikianlah pilihan Allah: inilah — demi Allah — 
paling dicintainya penghuni bumi oleh Allah.” Ayat ini 
pun berisi perintah kepada Rasulullah Saw supaya 
menyeru manusia kepada Allah dengan salah satu cara 
yang tiga ini: al-hikmah, al-mau'izhah alhasanah dan 
al-mujadalah dengan cara yang paling baik (al-ahsan). 

Dalam ayat lain Allah menyebutkan tentang debat 
atau bantahan (al-jadal) ini dengan firman-Nya: 


"Dan jangan kamu berdebat dengan Ahlul-Kitab, 
melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali 
dengan orang-orang dzalim di antara mereka. ” 


(O.S.29:46). 


Cara-cara Dakwah 


Ketika Allah menyebut cara dakwah yang tiga itu, 
Dia menyusulkan (meng-athafkan) yang satu kepada 
yang lain Maka cara-cara itu berbeda-beda. 


Al-Hikmah adalah hujjah yang pasti yang memberi 
pengertian tentang akidah-akidah yang meyakinkan. 


Allah berfirman: 


59 


..Dan barangsiapa yang biberi hikmah, sungguh 
telah diberi kebajikan yang banyak... ” (Q.S.2:269). 


Atau — sebagaimana diebutkan oleh Ar-Raghib 
dalam Al-Mufradat-nya — ia berarti: larangan yang 
disertai dengan ancaman (at-takhwif). Al-Khalil 
berkata: Al-Mau'izhah adalah memberi peringatan 
dengan kebajikan yang membuat hati senang. Al-jidal, 
dalil-dalil dan bukti-bukit yang dimaksudkan untuk 
meyakinkan dan mediamkan lawan. Atau — menurut 
Ar-Raghib lagi dalam 4l-Mufradat-nya — adalah dialog 
dalam bentuk perbantahan dan perdebatan. 


Pembagian Al-jadal 


Al-Jadal atau al- Jidal (debat, perbantahan) terbagi 
dua: Pertama, ia merupakan suatu dalil yang tersusun 
dari dasar-dasar pikiran (permis) yang benar di 
kalangan kebanyakan orang, atau tersusun dari dasar- 
dasar pikiran yang benar menurut orang yang 
mengatakannya. Al-Jadal adalah al-jadal yang 
dilakukan dengan cara yang paling baik. 


Kedua, dalil itu tersusun dari dasar-dasar pikiran 
(premis) yang salah dan rusak. Hanya saja orang yang 
mengatakannya berusaha supaya ia diterima oleh orang- 
orang yang mendengarkannya melalui cara licik dan 
tidak benar.Ayat tadi membatasi dakwah dengan al- 
hikmah dan al maw'izhah al-hasanah. Karena jika 


60 


berdakwah dengan dalil-dalil meyakinkan, maka itu al- 
hikmah, dan jika dengan dalil-dalil zhanni, maka ia al- 
mau 'izhah al-hasanah. Adapun al-jadal bukan temasuk 
dakwah, tetapi ia mempunyai maksud lain yang berbeda 
dari dakwah, yaitu meyakinkan dan mendiamkan 
(lawan). KarenaNya, ayat itu tidak mengatakan: 


ep Al Se a a gl Le lay Jaa Jl pal 


(Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan 
hikmah, al-mau'izhah al-hasanah dan al-jadal al-hasan). 


Tetapi ayat tersebut melepasakan al-jadal dari bagian 
dakwah karena ingin memberitahukan bahwa ia bukan 
bagian langkah untuk mencapai dakwah. Ia hanya 
dimaksudkan buat membela dakwah dan menolak 
syubhat, kepercayaan-kepercayaan batil dan kepalsuan- 
kepalsuan yang timbul di sekitar nya. 


Urutan Demikian, Apa Maksudnya? 


Al-hikmah, al-mau'izhah dan al-jidal secara 
berurutan merupakan apa yang mereka sepakati 
penyebutannya dalam adab al-Bahts wa al- 
Munazharah dengan al-burhan (bukti, dalil), al-khithab 
(pidato) dan al-jadal. 


Tetapi Allah Swt menghubungkan kata al-mau 'zhah 
dengan kata al-hasanah (yang baik), dan al-jadal 
dihubungkan dengan perkataan allati hiya ahsan 


61 


(dengan cara paling baik).Dalam susunan demikian 
terdapat petunjuk, ada al-mau'izhah yang tidak baik: 
ada al-jadal yang paling baik dan ada al-jadal yang 
bukan terbaik dan bukan pula yang baik. Dan al- 
mau'izhah yang diperintahkan oleh Allah adalah al- 
mau'izhah yang “baik”, Sedangkan al-jidal, adalah al- 
jidal yang "paling baik”. 

Pikiran yang sehat mendukung hal tesebut. Karena 
jalan Allah adalah keyakinan yang benar dan amal yang 
benar. Sudah jelas, bahwa dakwah (seruan) kepada 
jalan Allah umpamanya dengan al-mau'izhah dari 
orang yang tidak mengamabil pelajaran dengan apa 
yang ia peringatkan bukanlah mau'izhah yang baik 
(hasanah). 

Demikian pula dakwah (seruan) ke jalan Allah — 
umpamanya — dengan al-mujadalah (al-jidal) dengan 
care salah-me-nyalahkan, cekcok (sophistry) bukanalah 
mujadalah degan cara yang paling baik (al-ashan). 

Al-Jidal lebih membutuhkan kepada “baik” yang 
sempurna tinimbang al-mau'izhah. Maka Allah 
membolehkan al maw'izhah yang ”baik”, dan tidak 
membolehkan al-mujadalah (al-jidal) kecuali yang 
”paling baik” 

Kemudian, sesungguhnya firman Allah: “... dengan. 
Hikmah, al-mau'izhah (peringatan) yang baik, dan 
bantahlah (mujadalah) mereka dengan cara yang paling 


62 





baik...” berpegang pada urut-urutan dari segi macam- 
mecamnya. Maka semua macam atau sifat al-hikmah 
dibolehkan. Dan al-mau 'izhah terbagi kepada yang baik 
dan yang tidak baik. Dan yang dibolehkan, al- 
mau 'izhah yang baik. 

Al-mujadalah tebagi kepada yang baik dan yang 
tidak baik. Al-mujadalah yang baik terbagi kepada yang 
paling baik dan bukan yang terbaik. Yang dibolehkan di 
sini, al-mujadalah yang paling baik. Ayat di atas tidak 
meyinggung tentang penempatan cara-cara tersebut 
sesuai dengan orang-orang yang jadi sasaran dakwah. 
Maka dasar penggunaan cara-cara itu adalah hasil yang 
baik, sampai kepada tujuan dan diperolehnya apa yang 
diinginkan, yaitu munculnya kebenaran. 

Maka juru dakwah, dalam suatu sikon (situasi dan 
kondisi), boleh menggunakan tiga cara itu, dalam 
kondisi lain boleh memakai dua cara, dan dalam sikon 
lain lagi bisa menggunakan satu cara saja. 


Ayat Kesepuluh: 


ya Sg a Je A A Les ya YB ya yg 
(YY Joala] 


"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada 
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal 


63 


yang salih dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang menyerah diri?” (O.S.41: 33). 


Maksudnaya: Tidak ada seorang pun yang lebih baik 
perkataannya, cara dan sikapnya daripada orang yang 
menyeru manusia agar taat pada Allah dan Rasul-Nya. 
Itu dilakukan dengan mengajar yang bodoh, memberi 
peringatan yang lupa, menasihati yang ingkar dan 
membantah yang menentang. 


Al-Hasan berkata: Ayat ini meliputi setiap orang 
yang menyeru kepada jalan Allah. Ayat tersebut — dan 
ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran banyak - 
mewajibkan dakwah ke jalan Allah. Di antara ayat-ayat 
tadi ada yang dialamatkan (khithab) kepada Nabi Saw. 
Maka umat beliau masuk ke dalamnya karena ikut 
kepada beliau. 

Dan di antara ayat-ayat itu pula ada yang 
dialamatkan (khithab) langsung kepada umat beliau. Di 
antara ayat yang khithab kepada Nabi Saw ialah firman 
Allah: 


(AV on pat Ca 333 Ng Ely HI pal 


.'dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan 
sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan.” (0.5.28:87). 


Semua orang Islam masuk ke dalam ayat ini, karena 
asal khithab Allah kepada Rasul-Nya Saw berarti 
tercakup pula umat beliau ke dalamnya, bila tak ada 


64 


kekecualian. Di antara kekecualian itu bukan perintah 
Allah Swt kepada Rasulullah agar menyeru manusia ke 
jalan-Nya. Artinya, Allah memuliakan umat Islam 
dengan mengikutsertakan mereka bersama Rasul-Nya 
dalam tugas dakwah menuju jalan Allah. 


Abd bin hamid mengeluarkan riwayat dari Oatadah — 
semoga Allah meridhainya. Dalam mengomentari 
firman Allah: “Siapakah yang lebih baik perkataannya 
daripada orang yang menyeru kepada Allah, 
mengerjakan amal yang salih dan  bekata: 
sesungguhnya aku temasuk orang-orang yang 
menyerah diri?” (0.S.41:33), ia bekata: 


0 Xginag Aisi MC 9 0 pung don pena 9 don gag dlacg AI99 Gauo wue Iia 


"Inilah seorang hamba yang benar perkataan dan 
amal perbuatannya, masuk dan keluarnya, dalam 
keadaan sembunyi dan terang-terangannya, dan dalam 
kehadiran dan ke pergiannya.” | 

kk 


Sesungguhnya, ketika saya mengangkat pena untuk 
kajian ini, selain saya ingin melengkapi risalah Syaikh 
al-Islam Ibnu Taimiyah yang dalam dan mendapat 
taufig itu, saya berharap semoga saya mendapat taufik 
atas apa yang saya tuju. 


65 


Dan saatnya sudah tiba untuk saya memberikan jalan 
kepada pembaca budiman supaya ia bertemu dengan 
Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. 


Jumadil-Akhir 1399 H. 
Kairo, 
Mei 1979 M. 
Dr. Muhammad Jamiel Ghazi 


66 


AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR 
Sand ram pl AI gag 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengashi maha 
Penyayang. 

Kepada Allah-lah puja puji kami panjatkan, 
memohon pertolongan dan ampunan. Dan kepada-Nya 
pula kami ber lindung dari setiap kejahatan diri kami 
dan amal-amal jelek kami. Sesungguhnya orang yang 
telah mendapat petunjuk dari Allah, tiadalah yang dapat 
menyesatkannya. Dan orang yang telah disesatkan-Nya, 
tiadalah yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. 


Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain 
Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul- 
Nya. Allah mengutus nya dengan (membawa) petunjuk 
dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya 
terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai 
saksi. Semoga rahmat dan salam-Nya, Allah limpahkan 
kepadanya. 


kkk kkk 


67 


Amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang 
dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan 
mengutus para Rasul Nya. Ini bagian dari agama. 


Sesungguhya risalah (pesan) Allah terkadang berupa 
al Ikhbar dan terkadang berupa al-Insya ' 


Al-Ikhbar (pemberitaan) adalah tentang dazt Allah — 
Maha Mulia dan Maha Agung Dia — dan tentang 
makhluk-Nya, seperti tauhid dan cerita-cerita, termasuk 
di dalamnya janji dan ancaman. Adapun Al-Insya ' itu 
berupa perintah, laragan pembolehan (Ibahah). 


Ini seperti yang disebutkan dalam hadits: 
ahal AG Ja ai ali Op 
"Sesungguhnay ‘Qul Huwa Allahu Ahad'sebanding 
dengan spertiga Al-Qur'an.” (H.R.Bukhari). 


Karena mengandung sepertiga yang berupa tauhid. 
Sebab Al-Our'an adalah tauhid, perintah dan cerita. 


TUGAS RASUL: AMAR MA'RUF NAHI 
MUNAKAR 


Firman Allah — Maha Suci Dia — tentang sifat Nabi 
kita Saw: 


ang cal sala! ag dag Eill oe aleia agaaa apala 


68 


"yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf 
dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar 
dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” 
(O.S.7: 157). 


Inn adalah penjelasan tentang kesempurnaan 
risalahnya. Maka sesungguhnya beliau adalah yang 
disuruh oleh Allah melalui lisannya dengan setiap yang 
ma'ruf dan melarang dari setiap yang munkar, 
menghalalkan setiap yang baik dan mengharamkan 
setiap yang buruk. 


Maka dalam hubungan ini ada hadits, nabi Saw 
bersabda: 


JAY ala aY Sa Lail 


“Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi 
pekerti yang mulia.” 


Dan dalam suatu hadits yang muttafag alaih, beliau 
juga pernah bersabda: 


in ya VI Lela a is Jeng Sia elus! iag ia Lal 
53 Vol 00 a cya gjasa lg Ugalan Geli Ola au 
Audi adi Gia iht 


| Lihat a-Muwaththa' 


69 


“Perumpamaan aku dan perumpaman para nabi 
adalah seperti perumpamaan seseorang yang 
membangun sebuah rumah hingga selesai dan 
sempurna kecuali satu tempat batubata. Orang-orang 
mengelilingi rumah itu dan mengagumi keindahannya, 
lahu mereka berkata: “Seandainya satu batubatanya 
ada!!” Maka aku-lah batubata itu” (H.R. At 
Turmudzi). 


Dengan Nabi Muhammad Saw, Allah 
menyempurnakan agama (Islam) yang berisi suruhan 
kepada setiap yang ma'ruf dan larangan dari setiap yang 
mungkar, penghalalan setiap yang baik dan pegharaman 
setiap yang buruk. 


PENGHALALAN SESUATU YANG BAIK-BAIK 
DAN PENGHARAMAN SESUATU YANG BURUK 


Sesungguhnya di antara para Rasul sebelum Nabi 
Muhammad Saw ada yang mengharamkan atas umatnya 
sebagian sesuatu yang baik, sebagaimana dijelaskan 
dalam firman Allah: 


ae dani lal agile Lapa Igala gaidi oe allasa 


“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, 
Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang 
baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka... ” 
(Q.S.4:160). 


70 


Dan terkadang ia tidak megharamkan atas umatnya 
semua yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman: 


ll Ji ol Ja oa 


“Semua makanan adalah halal Bagi Bani Israil, 
melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil 
(ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat 
diturunkan.. ” (Q.S.3:93). 


Pengharaman semua yang buruk termasuk dalam 
pengertian nahi munkar, sebagaimana penghalalan 
semua sesuatu yang baik-baik temasuk dalam 
pengertian amar ma'ruf. Karena pengharaman sesuatu 
yang baik-baik, sebenarnya dilarang oleh Allah. juga 
menyuruh kepada semua yang ma'ruf dan melarang 
dari setiap yang munkar tidak bisa terjadi kecuali bagi 
Rasulullah Saw yang dengannya Allah 
menyempurnakan budi pekerti luhur (akhlak karimah) 
yang terlingkup dalam yang ma'ruf. 


Allah berfirman: 
ad Ka a) eka eai eS Su 


Ci 


. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat- 


71 


Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu...” (O.S.5:3). 


Jadi Allah telah menyempurnakan agama untuk kita, 
mencukupkan nikmat-Nya kepada kita, dan ridha Islam 
se bagai agama kita. 


KEISTIMEWAAN UMAT ISLAM 
Demikian pula umat Islam diberi sifat seperti yang 
diberikan kepada Nabinya. Allah berfirman: 
ja ye Ig Da San a Da pad atlit 
aUL ugaza 
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah 


dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....” 
(Q.S.3:110). 


Juga Allah berfirman: 


D9 Pg yag yaa sg a Sg a, 
pes ya 


“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebagian mereka (adalah) jadi penolong 
bagi sebagian lainnya. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 
munkar ... ” (Q.S.9:71). 


12 


Sehubungan dengan ini Abu Hurairah — semoga 
Allah ridha kepadanva — pernah berkata: 


| Ai! An 
“Kalian adalah manusia terbaik bagi manusia lain. 
Kalian membawa mereka dalam belenggu-belenggu 


dan rantai sampai kalian memasukkan mereka ke 
dalam surga.” 


Allah Swt menjelaskan, inilah umat terbaik bagi 
manusia. Ia paling banyak memberi manfaat dan paling 
banyak berbuat baik (ihsan) karena ia menyuruh 
mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar, dan mereka melakukan itu melalui jihad di 
jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka, dan ini 
adalah manfaat yang sempurna bagi makhluk. 


Umat-umat yang lain tidak menyuruh orang kepada 
setiap yang ma'ruf dan tidak pula mencegahnya dari 
setiap yang mungkar. Dan mereka tidak melakukan 
jihad untuk itu, bahkan dari mereka ada yang belum 
pernah malakukan jihad. Umat yang berjihad, misalnya 
Bani Israil, umumnya mereka berjihad karena membela 
negeri mereka dari serangan musuh, sebagaimana 
berperangnya melawan penyerang yang dzalim, bukan 
buat dakwah kepada petunjuk dan kebajikan, dan bukan 
pula menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 


73 


yang munkar, seperti tergambar dalam perkataan Nabi 
Musa kepada kaumnya: 


SA aa AA a 
dioas A an Ea asi 
Sa a ya 
ea aa 
Pei A a 
Lil LI ML as da, SO AS hg gala La Iai gaa o 
(Yoga 


“Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) 
yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah 
kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), 
maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. 
“Mereka berkata: “Hai Musa, sesungguhnya dalam 
negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. 
Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan 
memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. 
Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan 
memasukinya. ” 


Sampai kepada ayat: 
“Mereka berkata: “Hai Musa, kami sekali-kali tidak 
akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada 


di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama 
Tuhanmu, dan  berperanglah kamu berdua, 


74 


sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.” 
(O.S.5:21-24). 


Firman Allah lagi: 


ea o aIL 3 ga dy daa aa A ii 
a LAS o| iue ha JL aD Jane ga BLD Lhe L da 
oa Lis paf dg aUl Janu a Sila SEL Lag LaLa abla YT glaa 
ele allg egia Wald Y Ia JLA agale a Lua Lili, Lil 
(YE VoL 


“Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka- 
pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika 
mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: 
“Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami 
berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah.” 
Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu 
nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan 
berperang.” 


Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau 
berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami 
telah diusir dari kampung halaman kami dan dari 
anak-anak kami?” Maka tatkala perang itu diwajibkan 
atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa 
orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha 
Mengetahui siapa orang-orang yang dzalim.” 
(O.S.2:246). 


75 


Jadi ini menerangkan motivasi mereka berperang, 
karena diusir dari rumah-rumah (atau kampung 
halaman) dan anak-anak mereka. Meski demikian 
mereka pengecut, tidak mau melakukan perang yang 
disuruhkan kepada mereka itu. Karena itu, tidak halal 
bagi mereka harta rampasan perang (ghanimah), dan 
mereka tidak dapat menggauli budak. 


UMAT YANG PALING BESAR SEBELUM KITA 
Sesungguhnya umat beriman sebelum kita adalah 
Bani Israil, sebagaimana diterangkan dalam hadits yang 
disepakati kebenarannya dalam hadits Shahih al- 
Bukahari dan Shahih Muslim yang berasal dari riwayat 
Ibnu Abbas — semoga Allah meridhai keduanya — 
bahwa Nabi Saw pernah bercerita: 
AA ehall daag yas gill Jane ag ehil ia lal le cube 
| al gueu col sal dana pang A (das, dang A Ma il dang 
Ia oaa adis - fa dh ah Ga laka ialay 2a- le 
Val geus Salya MaS laea A yu an geia eiA a 
gl Diberi a ar öte la olll 9 aza alun yua iis 
ADL Laf Eg epàd 2 Baga oai Lal: follan alg dile aÙ Lo 
H1 JLN palang dal aD plo ill ha BLot Ypa Eg digass 
pha OHE a aem oeg oyan Yy gayaa Yg ug Y oal 


76 


LA aib ami Sa Jyo a LÍ pegiat i Jaa came cy hålen 
dal lyy läses 1 Jia GUI agi la 


‘Semalam diperlihatkan kepadaku para nabi 
bersama umatnya masing-masing. Ada Nabi yang lewat 
bersama seseorang; ada Nabi yang bersama dengan 
dua orang; kemudian ada Nabi yang bersama-sama 
dengan sekelompok orang; dan ada Nabi sendirian. 
Lalu aku lihat bayangan hitam yang banyak — dalam 
suatu riwayat, maka tiba-tiba jadi tanah-tanah tinggi 
yang penuh dengan manusia. Maka aku berkata: 
“Inilah umatku. “Maka dijawab: “Mereka ini Bani 
Israil. Tapi lihatlah demikian!” Maka aku lihat 
bayangan hitam (manusia) yang sangat banyak 
menutupi ufuk. Lalu diberitahukan: “Mereka inilah 
umatmu. ” 


Bersama mereka ini terdapat (tujuh puluh) ribuan 
orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian 
berpencar-pencarlah manusia itu dan kepada mereka 
tidak diberi penjelasan. Maka para sahabat Nabi 
saling bercerita. Mereka mengatakan: “Kami dulu 
dilahirkan dalam keadaan syirik, tapi kami telah 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi inilah 
anak-anak kami.” Maka Nabi bersabda: “Itulah mereka 
yang tidak bercos, berjimat dan bermitos, dan kepada 
Tuhannya mereka bertawakal.” Lalu bangkitlah 
‘Ukasyah bin Mihshan dan berkata: “Apakah aku 


TT 


termasuk di antara mereka wahai Rasulullah?” Nabi 
Saw menjawab: “Ya.” Kemudian ada seorang Lain 
bangkit dan berkata: “Apakah aku juga termasuk di 
antara mereka?” Nabi menjawab: “Kamu telah 
didahului oleh ‘Ukasyah. ” (H.R. Bukhari). 


IJMA’ UMAT ADALAH SUATU HUJJAH 


Ijma? umat itu suatu hujjah, karena Allah 
memberitahukan, mereka (umat) ini selalu menyuruh 
kepada setiap yang ma'ruf dan mencegah dari setiap 
yang munkar. Maka kalau mereka mencapai 
kesepakatan (ijma”) dalam membolehkan sesuatu yang 
haram, meggugurkan suatu kewajiban, mengharamkan 
sesuatu yang dihalalkan, atau menyampaikan seseuatu 
tentang Allah atau makhluk-Nya dengan batil, mereka 
itu telah melakukan amar munkar nahi ma'ruf 
(menyuruh kepada yang munkar dan mencegah dari 
yang ma'ruf). 

Amar munkar nahi ma'ruf bukan termasuk al-kalim 
aththayyib (perkataan-perkataan baik) dan al-'amal 
ash-shalih. Tetapi ayat dalam Al-Our'an itu memberi 
pengertian, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh umat 
ini tidak termasuk yang ma'ruf, dan sesuatu yang tidak 
dicegahnya bukan termasuk yang munkar. Karena umat 
(Nabi Muhammad) ini selalu menyuruh kepada setiap 
yang ma'ruf dan selalu mencegah dari yang munkar. 


78 


Maka bagaimana bisa semua anggota umat menyuruh 
kepada setiap yang munkar, atau semuanya mencegah 
dari yang ma'ruf. 

Allah Swt — telah mewajibkan amar ma'ruf nahi 
munkar itu secara fardhu kifayah, dengan firman-Nya, 
di antaranya: 


oe uga aala gayabag ll o) ogey Hai aS Ng 
(Ye Egeli) aa ag un 


“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. 
Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 
(O9.S.3:104). 


Bukanlah temasuk syarat amar ma'ruf nahi munkar 
bahwa ia harus sampai kepada setiap orang mukallaf 
(orang yang dikenai beban kewajiban agama) di seluruh 
dunia. Karena itu tidak temasuk syarat tabligh risalah 
(tugas kerasulan). Dengan demikian, maka tidak 
disyaratkan pula dalam hal cabang (furu'). Tetapi yang 
disyaratkan adalah adanya kemungkinan sampainya 
amar ma'ruf nahi munkar kepada para mukallaf. 
Kemudian bila mereka menyia-nyiakan dan tidak 
merasa lapang dengan sampainya hal itu — sementara si 
mubalig melaksanakan kewajibannya — maka penyia- 


79 


nyiaan itu datangnya dari mereka, bukan dari si 
mubalig. 


AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR FARDHU 
KIFAYAH 


Amar ma'ruf nahi munkar tidak diwajibkan secara 
Jardhu 'ain (kewajiban perorangan) kepada setiap 
orang. Tapi diwajibkan secara fardhu kifayah 
(kewajiban kolektif) seperti menurut pegertian Al- 
Qur'an 

Kalau jihad termasuk kesempurnaan amar ma'ruf 
nahi munkar, maka hukumnya sama juga. Apabila 
seseorang yang dikenai kewajiban tidak melakukannya, 
berdosalah semua orang yang mampu (melakukannya) 
sesuai dengan kadar kemapuannya — karena ia 
diwajibkan terhadap setiap orang menurut 
kemampuanya. Sabagaimana sabda Rasulullah Saw: 


E oha dlaka glais al LD cod opala p Enia aE Sya 

Clan Sandi Uig alaa dai 

“Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah 

ia mencegahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Jika 

tidak kuasa, dengan lisannya. Dan jika tidak kuasa 

dengan lisannya, dengan hatinya, dan ini iman yang 
paling lemah.” (H.R. Muslim). 


80 


Bila demikian keadaannya, jelas, amar ma'ruf nahi 
munkar dan penyempurnaannya dengan jihad 
merupakan kebaikan (ma'ruf) paling besar yang 
diperintahkan kepada kita. 


MELAKSANAKAN HAD TERMASUK NAHI 
MUNGKAR 


Termasuk tindakan nahi mungkar, melaksanakan 
Hudud (hukum) terhadap orang yang keluar dari syariat 
Allah. Kepada Uli al Amr, yaitu para ulama tiap-tiap 
golongan, pemimpin, guru-guru dan sesepuhnya, 
diwajibkan melaksanakan atas semua orang, menyuruh 
mereka dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar. Mereka menyuruh apa yang diperintahkan 
Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat lima kali tepat 
waktunya, shadagah yang disyariatkan, puasa yang 
dsyariatkan dan haji ke Baital-Haram, dan juga seperti 
iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, 
paraRasul-Nya dan hari akhir, dan iman kepada gadar 
yang baik dan yang buruk, juga seperti ihsan yaitu, 
Anda menyembah (beribadat) kepada Allah seolah-olah 
Anda melihat-Nya. Jika Anda tidak dapat melihat-Nya, 
sesungguhnya Dia melihat Anda. 


Juga mereka menyuruh apa yang diperintahkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya berupa hal-hal batin dan lahir, 
seperti mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah, 


81 


bertawakal kepada-Nya, dan bahwa Allah dan Rasul- 
Nya lebih dicintai dari yang lain, penuh harap kepada 
rahmat-Nya, takut pada siksa-Nya, sabar atas setiap 
keputusan-Nya, menyerah diri kepada perintah-Nya. 
Benar bicaranya, memenuhi janji, menyampaikan 
amanat kepada yang berhak, berbuat baik kepada kedua 
orangtua, menyambung tali kekeluargaan 
(silaturrahmi), saling tolong-menolong dalam 
kebaikam, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, 
orang miskin, musafir,sahabat, istri dan budak 
(termasuk pembantu), adil dalam perkataan dan 
perbuatan, dan mengajak kepada akhlak mulia, 
misalnya, Anda silaturahmi kepada orang yang 
memutuskan hubungan famili dengan Anda, dan Anda 
memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada 
Anda, dan memaafkan orang yang berbuat dzalim 
terhadap Anda. 


Juga termasuk amar ma'rufialah mengajak kepada 
kerukunan dan persatuan, dan melarang permusuhan 
dan perpecahan dan sebagainya. 


KEMUNGKARAN YANG PALING BESAR 


Kemungkaran terbesar yang dilarang Allah dan 
Rasul-Nya adalah syirik kepada Allah, yaitu 
membaktikan diri kepada tuhan lain di samping Allah, 
seperti matahari, bulan, bintang, malaikat, Nabi, orang 


82 


yang salih, jin, atau patung-patung dan kuburan mereka 
dan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, 
atau yang dimintai pertolongan. Itulah perbuatan syirik 
(mempersekutukan makhluk) dengan Allah yang di 
larang Allah melalui lisan para Rasul-Nya. 


Juga termasuk sesuatu yang munkar ialah semua 
perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti 
membunuh manusia tanpa hak, makan harta manusia 
secar batil melalui ghasab,riba, atau judi, dan transaksi 
(mu'amalat)y yang dilarang oleh Rasulullah, juga 
memutuskan tali kekeluargaan, durhaka kepada 
orangtua, curang dalam timbangan dan takaran, dan 
perbuatan dzalim lainnya. Demikian pula ibadat-ibadat 
(kebaktian) yang diada-adakan yang tidak disyariatkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya. 


AMAR MA'PRUF DENGAN CARA YANG 
MA’RUF, NAHI MUNGKAR DENGAN CARA 
YANG TIDAK MUNKAR 


Cara halus adalah cara amar ma'ruf nahi munkar. 
Seperti ungkapan Arab: 

Ea uè Eil ye dagg ebaya dayah dyi S 

Hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf dengan 


cara yang baik, dan melakukan nahi munkar dengan 
cara yang tidak munkar. 


83 


Apabila amar ma'ruf nahi munkar merupakan 
kewajiban yang paling besar atau anjuran yang disukai 
(oleh Allah), maka dalam hal tersebut maslahat harus 
didahulukan atas mafsadat (kerusakan). Karena untuk 
maslahat lah para Rasul diutus dan ktab-kitab suci 
diturunkan. Allah amat tidak menyukai kerusakan. Dan 
semua yang diperintahkan Allah merupakan maslahat 
(kebaikan). Allah sungguh memuji perbuatan maslahat 
maupun orang yang melakukannya, juga pada orang 
beriman dan beramal salih, dan Allah mencela 
perbuatan kerusakan dan orang yang melakukan tidak 
pada tempatnya. 


Sekiranya mafsadat yang ditimbulkan oleh amar 
ma 'ruf nahi munkar lebih besar daripada maslahat yang 
dihasilkan, maka amar ma'ruf nahi munkar itu tidak 
diperintahkan oleh Allah, sekalipun kewajiban 
ditinggalkan dan perbuatan terlarang dikerjakan. 
Karena yang diwajibkan tehadap orang beriman adalah 
takwa kepada Allah di kalangan hamba hamba-Nya, 
dan tidak wajib ia memberi petunjuk kepada mereka. 
Hal itu termasuk dalam pengertian firman Allah: 


asia ISI Jb a ra Ia Sura | gia a heoil 


“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, 
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat 
kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk....” 
(Q.S.5:105). 


84 


Untuk mendapat petunjuk, mesti melaksanakan 
kewajiban. Bila seorang Muslim telah melaksanakan 
kewajibannya (amar ma'ruf nahi mungkar), 
sebagaimana juga ia melaksanakan kewajiban lain, 
maka kesesatan orang yang sesat tidak akan memberi 
mudharat kepadanya. 


MENCEGAH KEMUNGKARAN 

Mencegah kemungkaran terkadang dengan hati, 
lisan, dan tangan. Adapun dengan hati — diwajibkan 
dalam keadaan. Bagaimanapun — karena tidak ada 
risiko (mudharat) dalam melakukannya. Bagi yang 
tidak melakukan, ia bukan orang beriman, sebagaima 
sabda Rasulullah Saw: 


Ole! caei cdg 
"Yang demikian itu paling rendahnya, atau paling 
lemahnya iman.” (H.R. Muslim). 
Sabda beliau yang lain: 
Jap Ke LN oya MI og Maa 
“Tidak ada sesudah itu iman sebesar biji sawi pun.” 
(H.R. Bukhari — Muslim). 


Pernah ada orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud — 
semoga Allah ridha kepadanya: “Siapakah orang hidup 
yang dianggap mati? Dia jawab: 


85 


“Yaitu orang yang tidak kenal yang ma'ruf dan tidak 
menentang yang mungkar.” 


Dia orang yang mendapat cobaan, hatinya dilukiskan 
seperti cerek terbalik. Dalam hadits hudzaifah bin Al- 
Yaman (semoga Allah ridha kepadanya) dalam Ash- 
Shahihain: 


Sem yaya SH Ac A Ula yah 


Fitnah (cobaan) digelarkan (dibentangkan) atas 
hati seperti digelarkannya tikar. ” (H.R. Muslim). 


JAGALAH DIRIMU (ALAIKUM ANFUSAKUM) 


Ada dua golongan manusia yang keliru. Satu 
golongan tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi 
munkar karena menafsirkan ayat di atas. Abu Bakar 
pernah berkata dalam suatu pidatonya: 


Au Ia mak US a a ua got 
. lend ga le ligai sg a IM 

“Hai orang-orang, kalian baca ayat ini: “Alaikum 
anfusakum Laa  yadhurrukum man dhalla 


idzaa'htadaitum”, lalu kalian menempatkannya tidak 
pada tempatnya. ” 


Selanjutnya beliau berkata: 


86 


ala dls Ioi) (af Cubit ol Jai galang dal ALI pl (padi! ena A 
„dia olia aili Sa f Aug ga 


Sesungguhnya aku mendenyar Rasulullah Saw 
bersab da: 


"Sesungguhnya. orang-orang bila melihat 
kemungkaran, mereka tidak mencegahnya, maka Allah 
akan menimpakan siksa-Nya kepada mereka semua.” 
(H.R. At-Turmaudzi). 

Golongan kedua ialah orang yang ingin melakukan 
amar ma'ruf nahi munkar, baik dengan lisan atau 
dengan tangannya secara mutlak tanpa pengetahuan, 
hilm, sabar, dan tanpa pemikiran tentang apa yang baik 
dan yang tidak baik dalam hal itu, dan tentang apa yang 
ia mampu atau tidak mampu melakukanya. Seperti 
terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Tsa'labah: "Aku pernah bertanya tentang ayat itu 
kepada Rasulullah Saw. Maka jawab beliau: 


Ga ba be sa Ra se Aa sa a 
ds SU olaa Y Lal colg edal gh ed JS lael g ipa hiag Leuia 
yea pall alai Lia oa Ola algal a a pg an Mala 
Jota aa a a 

dlse 


"Tapi lakukan amar ma'ruf nahi munkar, hingga 
Jika kamu lihat sifat kikir dan hawa nafsu yang diikut, 


87 


dunia yang didahulukan, dan kagumnya orang yang 
punya permikiran pada pemikirannya sendiri, dan 
kamu lihat suatu urusan yang kamu tidak punya 
kekuasaan atasnya, maka jaga dirimu, dan tinggalkan 
urusan orang banyak. | 


Sesungguhnya di belakang kamu ada hari-hari yang 
me merlukan kesabaran. Bersabar pada saat itu 
bagaikan menggenggam bara api, Orang yang beramal 
pada saat itu akan mendapat pahala sebanyak pahala 
lima puluh orang yang Melakukan amal yang sama.” 
(H.R. Ibnu Majah). 


Maka 1a (golongan kedua) melakukan amar ma'ruf 
nahi munkar dengan keyakinan, ia dalam ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya, padahal ia melanggar 
batas-batas-Nya, seperti banyak dilakukan oleh ahlul 
bid'ah dan orang yang dikuasai'hawa nafsu (golongan 
khawarij, mu 'tazilah, rafidhah dan golongan yang salah 
paham terhadap perintah Allah berupa amar ma'ruf 
nahi munkar, jihad serta lainnya). Maka mafsadatnya 
lebih besar daripada maslahatnya. 


MEMERANGI PEMIMPIN YANG DZALIM 

Karena itu Nabi Saw menyuruh bersabar atas 
perbuatan dzalim para pemimpin (penguasa), dan 
melarang memerangi mereka selama mereka 
menegakkah sholat, dan beliau bersabda: 


88 


Sapin alll ng a Sa last 
"Penuhi hak-hak mereka, dan mintalah kepada 
Allah hak hakmu.” (H.R.At-Turmudzi). 


Karena itu prinsip pokok Ahlussunnah Wal Jama'ah 
adalah: tetap memelihara Jama'ah (persatuan dan 
kesatuan, tidak memerangi para pemimpin dan tidak 
berperang dalam fitnah (kekacauan) Adapun ahlul-ahwa 
(pengikut nafsu) — seperti golongan mu'tazilah 
memandang memerangi pemimpin termasuk salah satu 
ajaran dasar dalam keyakinan agama. Ada lima ajaran 
yang dipandang sebagai dasar dan pokok agama 
mereka: at-tauhid, merupakan peniadaan terhadap sifat- 
sifat Tuhan: al-'adlu (keadilan), pengingkaran atas 
gadar, al-manzilah bain al-manzilatain, melaksanakan 
janji dan ancaman amar ma'ruf nahi munkar, termasuk 
di dalamnya, memerangi pemimpin. 


BILA MASLAHAT DAN MAFSADAT SALING 
BERTENTANGAN 


Masalah ini masuk kaidah umum, bila maslahat dan 
mafsadat serta hal yang baik dan buruk saling 
bertentangan (saling mendesak), maka yang kuat harus 
dimenangkan. 


Dalam amar ma'ruf nahi munkar — sekalipun dapat 
membawa maslahat dan menolak mafsadat — harus 
diperhatikah hal yang berlawanan. Jika di dalamnya 


89 


tidak terdapat maslahat, atau lebih banyak menibulkan 
mafsadat, maka ini tidak diperintahkan. Bahkan 
melakukan amar ma'ruf nahi munkar diharamkan bila 
mafsadat yang ditimbulkannya lebih banyak daripada 
maslahtnaya. 


SYARIAT SEBAGAI TIMBANGAN 


Kadar maslahat dan mafsadat harus ditimbang 
dengan timbangan syariat. 


Andaikan seseorang mampu mengikuti nash, ia tidak 
boleh berpaling daripadanya. Jika tidak, ia harus 
berijthihd dengan pikirannya untuk mengetahui 
berbagai maslahat yang kabur dan samar. Dan jarang 
nash-nash itu menyulitkan orang yang benar-benar 
mengetahuinya dan mengetahui dilalah (isyarat) 
hukumnya. 


Dalam kaitan ini, jika seseorang dan segolongan 
orang mengerjakan yang ma'ruf terkadang juga yang 
munkar, hingga tidak dapat memisahkan antara 
keduanya, atau mereka mengerijakan semuanya atau 
meninggalkan semuanya, maka mereka tidak boleh 
disuruh kepada yang ma'ruf tidak pula dicegah dari 
yang munkar. Tapi harus dipertimbangkan.jika yang 
ma'ruf lebih banyak, suruh dengan yang ma'ruf itu, 
meski terjadi kemungkaran yang lebih kecil. Jangan 
dicegah dari yang munkar, bila malah membuat yang 


90 


ma'ruf lebih banyak ditinggalkan. Bahkan mencegah 
dalam kasus ini termasuk menghalang-halangi dari 
jalan Allah dan berusaha melenyapkan ketaatan kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan menghapuskan perbuatan 
baik. 


Jika yang munkar lebih banyak, maka cegahlah dari 
yang munkar itu, meski yang ma'ruf lebih sedikit 
ditinggalkan. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Tapi 
membuat bertambah yang munkar dianggap menyuruh 
kepada yang munkar dan berusaha dalam maksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. 


Jikalau yang ma'ruf dan munkar sebanding, dan tak 
dapat dipisahkan, maka tidak boleh disuruh keduanya 
atau dicegah keduanya. Suatu ketika, meyuruh itu baik, 
dan saat lain, mencegah itu yang baik. Terkadang 
menyuruh dan mencegah sama-sama tidak baik, kalau 
yang ma'ruf dan munkar tidak dapat dipisah. Ini hanya 
terjadi pada kasus-kasus tertentu. 


Jika dilihat dari segi macamnya, secara mutlak harus 
disuruh kepada yang ma'ruf dan dicegah dari yang 
munkar Dalam hal pelaku satu orang dan satu 
golongan, maka suruh kepada yang ma'ruf dan dicegah 
dari yang munkar, pujilah yang terpuji dan celalah yang 
tercela, hingga menyuruh ke pada yang ma'ruf tidak 
membuat yang ma'ruf yang lebih besar, ditinggalkan. 
Atau dilakukan nya yang munkar lebih besar lagi. Dan 
mencegah yang munkar membuat dilakukannya 


91 


perbuatan lebih munkar atau ditinggalkan perbuatan 
yang lebih ma'ruf. 


Apabila masalahnya masih kabur, maka seorang 
yang beriman harus mencari kejelasan sampai yang 
benar tampak baginya. Ia tidak bisa melakukan ketaatan 
kecuali dengan ilmu dan niat, sedangkan jika ia 
meninggalkan, ia telah melakukan maksiat. Maka 
meninggalkan kewajiban itu maksiat, dan mengerjakan 
sesuatu yang dilarang dari masalah itu, juga maksiat. 
Persoalan ini luas, Wa laa hawla wa laa guwwata illaa 
billaahi. Dan tidak ada kekuatan melainkan dengan 
Allah. 


Dalam hubungan ini Nabi Saw membiarkan (tidak 
membunuh) Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman- 
teman nya yang sama, para pemimpin orang-orang 
munafik dan dzalim, karena mereka punya banyak 
teman, kawan dan penolong. Maka menghilangkan 
yang munkar tersebut dengan suatu tindakan kekerasan 
mesti akan membawa hilangya yang ma ruf lebih besar 
— pengikutnya marah dan menjauhnya manusia bila 
mendengar Nabi Saw membunuh para sahabatnya. 


Karena itu, ketika Rasulullah Saw berpidato dalam 
kasus berita bohong (al-ifk), dan Sa'd bin Mu'adz 
mengatakan sesuatu secara baik-baik, maka Sa'd bin 
Ubadah naik darah kepadanya — meski ia jujur dan 
imannya baik — dan masing-masing sangat fanatik 


92 


dengan suku (kabilah)-nya, hingga hampir terjadi fitnah 
(pertumpahan darah). 


CINTA ALLAH SWT SEBAGAI DASAR 


Intinya ialah, cinta manusia kepada yang ma'ruf dan 
bencinya, keinginan dan ketidaksukaannya kepada ini- 
itu harus sesuai dengan cinta Allah dan benci-Nya, 
dengan keinginan dan ketidaksukaan-Nya. Bahwa 
mengerjakan sesuatu yang disenangi dan menolak 
sesuatu yang tidak disenangi harus selaras dengan 
kekuatan dan kemampuanya. Karena Allah tidak 
memaksakan beban kepada seseorang melainkan sesuai 
dengan kemampuannya. Allah berfirman: 


alaiul La ali Lasla 


”Maka bertakwalah kepada Allah menurut 
kesanggu-panmu.... ” (0.S.64:16). 


Adapun cinta hati dan bencinya, keinginan dan 
ketidaksukaannya harus tetap sempurna, tidak bisa 
berkurang kecuali dengan berkurangnya iman. 
Sedangkan perbuatan fisik menurut kesanggupannya. 
Siapa yang keinginan dan ketidaksukaan hatinya sangat 
sempurna, dan bersama itu ia berbuat menurut 
kesanggupannya, maka ia memperoleh pahala sperti 
pahala pelaku yang sempurna. 


93 


Di antara manusia ada yang cinta dan bencinya tidak 
menurut cinta serta bencinya Allah dan Rasul-Nya. Ini 
termasuk jenis hawa nafsu. Jika diikuti, berarti 
mengikuti hawa nafsu. Sehubungan dengan ini Allah 
berfirmana: 


A cya gaa peia olg gl caa hal oag 


»7 


Dan siapa yang lebih sesat daripada orang 
yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat 
petunjuk dari Allah sedikit pun ....” (O.S.28:50). 


Sesungguhnya sumber hawa nafsu itu cintanya Jiwa, 
kemudian bencinya. 


MENGIKUTI HAWA NAFSU 


Hawa nafsu yaitu cinta dan benci dalam jiwa, 
seseorang tidak dicela karenanya, sebab ia tidak selalu 
menguasainya. Tapi yang dicela kalau mengikutinya, 
sebagaimana firman Allah: 


Yg Gala jeli! gp pra An) a ada ilea Lil sala L 
alh Jua ye lang Sg! 


"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu 
khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 


94 


janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah...” (0.S.38:26). 


ABI ya Ge pais olga il coa habi cag 


”... Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang 
mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat 
petunjuk dari Allah sedkikit pun... ” (Q.S.28:50). 


Nabi Saw pernah bersabda: 
naadi aa a aala a l a a aa a 
SA Sa a duga Sg a a a an, 
Md SA la, 


"Ada tiga hal yang dapat menyelamatkan: takut 
kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun 
terang-terangan, sikap hemat dan sederhana saat. 
miskin dan kaya, dan perkataan benar ketika marah 
dan senang. 


Juga ada tiga hal yang dapat mencelakakan: sifat 
sangat kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan 
kekaguman seseorang pada dirinya sendiri.” 

Cinta dan benci dikuti oleh timbulnya suatu 
keinginan ketika adanya sesuatu yang disukai atau 
dibenci, juga oleh suatu kesenangan, kehendak dan 
lain-lain. Maka siapa yang mengikutinya, tanpa perintah 
Allah dan Rasul-Nya, ia termasuk orang yang mengekor 


95 


hawa nafsunya tanpa petunjuk Allah. Bahkan ia jadikan 
hawa nafsunya sebagi tuhan. 


Mengikuti hawa nafsu dalam hal keagamaan lebih 
serius daripada mengikuti hawa nafsu pada hal yang 
enak enak atau lezat-lezat (al-musytahayat). Karena 
yang pertama itu perbuatan orang kafir ahlul-kitab 
(Yahudi-Nasrani) dan orang-orang musyrik. Allah 
berfirman: 


HI Oa Judi a Sa Lai lela A al ola 
aaa! aya!) gaga Y AI Dj AI Sa SAS yuks olga 


"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), 
ketahuilah, sesungguhnya mereka hanya mengikuti 
hawa nafsu (belaka). Dan siapa yang lebih sesat 
daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan 
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang dzalim.” (O.S.28:50). 


Hua Hiking a La Ja pu ya a AI au 

sa aan Sea en da a ur ua 

Sa a a a Si SA ga agal BII Ja sa 
(YAX pa ia agi Lag HI Judi a Sa Sa ala 


"Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari 
dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba-sahaya 


96 


yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu 
dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan 
kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam 
(hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada 
mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu 
sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-bagi kaum 
yang berakal. 


"Tetapi orang-orang yang dzalim, mengikut hawa 
nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang 
akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? 
dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.” 
(0.S.30:28-29). 


Ol le pat ag ga Celta Pr Cg dil ay loud La Y anla 
(Na alel ga ul) 


"Mengapa kamu tidak mau makan (binatang- ' 
binatang halal) yang disebut nama Allah ketika 
menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah 
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya 
atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. 
Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar- 
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa 
nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 
Tuhanmau, Dia-lah yang lebih mengetahui orang- 
orang yang melampaui batas. ” (Q.S.6:119). 


97 


aga sipa lat Y3 Gl aå pli ga la Y ob Jail J 
(VY ) Leai el gu cze | gla g lyu lolai g hò ia | gli A9 


“Katakanlah: “Hai Ahlul-Kitab, janganlah kamu 
berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak 
benar dalam agamamu. Dan jangan kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya 
(sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 
menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka 
tersesat dari jalan yang lurus.” (O.S.5:TT). 


alil gaa ol Ja egal ii oia haill Yg aga) die obi ilg 
sya Ali ya U La alal ca dela gol Ja agel gai cerai Hila gagi g 
OY- Iya Yy As 


"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan 
senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama 
mereka. Katakan: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah 
petunjuk (yang sebenarnya).” Dan sesungguhnya jika 
kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan 
datang kepadamu, maka Allah tidak lagi jadi pelindung 
dan penolong bagimu. ” (Q.S.2:120). 


wu Sai Lag sukun Iya La UT In SESI laai coal! cal yag 
dala Lo da ya pga a Sa gan iha plo agan Lag Agil 
Salai sad IS Lf elal cya 


98 


..Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti 
keinginan mereka setalah datang ilmu kepadamu, 
sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan 
orang-orang yang dzalim. ” (Q.S.2:145). 


Agii Si a ea Yg al dp Las agio aal lg 
Sama Si aya Lai alela dg ola Eli AA JSI La osn ya 
(Yg yulli a AD Sg UI Sa 


"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 
antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu...” (O.S.5:49). 


Karena itu orang, dari kalangan ulama dan ahli 
ibadat,yang melepaskan diri dari petunjuk Al-Our'an 
dan Sunnah Rasulullah, dapat dianggap sebagai ahlul- 
ahwa' (pengikut hawa nafsu), seperti orang-orang salaf 
— semoga Allah memberi rahmat kepada mereka — 
menyebut mereka sebagai ahlul-ahwa.' Yang demikian 
Itu karena setiap orang yang tidak mengikuti 
pengetahuan (ilmu), berarti mengikuti hawa nafsunya. 
Pengetahuan terhadap agama tidak akan terjadi 
melainkan dengan petunjuk Allah, Allah befirman: 


99 


ale paha a A AS a 


”...Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) 
benar-benar hendak meny esatkan (orang lain) dengan 
hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan... ” (Q.S.6:19). 


alil cya gad paia olga il caa habi ag 


” .Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang- 
orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak 
mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun... 
(0.5.28:50). 


CINTA DAN BENCI KARENA ALLAH 


Wajib atas seseorang memperhatikan cinta dan 
bencinya sendiri serta kadar keduanya, apakah ia sesuai 
dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu petunjuk- 
Nya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, di mana ia 
diperintahkan dengan cinta dan bencinya itu, Ia tidak 
boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah 
berfirman: 


Agung AI (Gan Cas Iga Y lgie adi Lesi 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan takwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui.” (O.S.49:1). 


100 


Siapa yang cinta atau benci sebelum diperintah oleh 
Allah, maka ia mendahului Allah dan Rasul-Nya. 
Semata-mata cinta dan benci merupakan hawa nafsu. 
Tapi yang diharamkan adalah mengikuti cinta dan 
bencinya tanpa petunjuk dari Allah. 


Oleh karena itu — dalam Al-Qur'an — Allah bercerita 
tentang firman- Nya kepada Nabi Daud: 


MATI Jas Ce Gelas aa Gl ALI Juru ye dng 5 gai! a Yy 


dada la ag 


”...dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu, karena ia 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orangorang yang sesat dari jalan Allah 
akan mendapat siksa yang berat... ” (Q.S.38:26). 


Allah memberitahukan, siapa yang mengikuti hawa 
nafsu-nya, maka ia akan tesesat dari jalan Allah. Jalan 
Allah adalah petunjukNya, di mana Dia mengutus 
Rasul-Nya, yaitu jalan menuju Allah. 


AMAR MA'RUF AMAL YANG PALING UTAMA 


Penjelasannya, amar ma'ruf nahi munkar termasuk 
amal yang paling diwajibkan, paling utama dan paling 
baik. Allah telah berfirman: 


101 


Wac puss SN SD 


”...supaya Dia (Allah) menguji kamu, siapa di 
antara kamu yang lebih baik amalnya... . ” (Q.S.67:2). 


Amar ma'ruf nahi munkar — sebagaimana menurut 
Al-Fudhail bin “Iyadh,-semoga Allah memberi rahmat 
kepadanya — merupakan amal paling ikhlas dan benar. 
Bila amal itu dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, 
ia tidak diterima.Sebaliknya, bila amal itu benar tapi 
tidak ikhlas, juga tidak diterima sampai ia ikhlas dan 
benar. 


Amal ikhlas adalah amal yang dimaksudkan untuk 
Allah: dan amal yang benar, amal yang sesuai dengan 
tuntunan sunnah Rasul. Maka amal salih harus 
diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah. Sebab 
Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang 
diniatkan untuk mendapat keridhaarNya semata. 


” Sebagaimana dijelaskan dalam hadits (qudsi) yang 


shahih dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau 
bersabda: 

aail Sae Ja ya Api ye sl ja AA Bf: glas ai Sg 

pii an An yag As D yuk 

"Allah berfirman: "Aku adalah sekutu yang paling 

sangat tidak membutuhkan persekutuan. .Siapa yang 


melakukan suatu amal, di mana selain Aku disekutukan 
(diniatkan juga untuk sesuatu di samping Allah), maka 


102 


Aku bebas daripadanya (tidak menerimanya). Amal itu 
semuanya untuk sesuatu yang dipersekutukan itu.” 
(H.R. Ibu Majah). 


Itulah tauhid yang jadi pokok agama Islam, agama 
Allah yang dengannya Dia mengutus semua Rasul-Nya 
dan untuk- nyalah Dia menciptakan makhluk. Ia hak 
Allah yang diwajib-kan kepada semua hamba-Nya agar 
beribadat (menyembah) kepada-Nya, dan tidak 
mempersekutukan dengan selain-Nya. 


Amal salih yang diperintahkan oleh Allah kepada 
RasulNya adalah ketaatan. Setiap ketaatan itu amal 
salih, amal yang disyariatkan dan dilakukan Rasulullah 
Saw, sebab ia sesuatu yang diperintahkan dengan 
perintah wajib atau perintah anjuran. Itulah amal salih, 
amal yang baik (al-hasan), amal kebaktian (al-birr), 
dan amal kebajikan (al-khair). Lawannya, kemaksiatan, 
amal rusak (al-fasid), amal jelek (as-sayyi'ah) dan 
kejahatan, kedzaliman (al-fujur, al-baghyu, azh-zhulm). 


AMAL DAN NIAT 


Setiap amal, harus terdapat dua hal: niat dan gerak, 
sebagaimana sabda Nabi Saw: 


plag Sala san Gi 


"Paling jujurnya nama adalah Harits dan 
Hammam. ” 


103 


Maka setiap orang adalah Harits-Hammam orang 
yang berusaha dan orang yang banyak keinginanya 
baginya ada amal (gerak) dan niat. Tapi niat terpuji 
yang diterima oleh Allah dan diberi pahala ialah niat, 
bahwa amal itu dimaksudkan untuk Allah semata. Amal 
terpuji (amal salih) yaitu amal yang diperintahkan. 
Karena itu, Umar bin Al-Khattab — semoga Allah ridha 
kepadanya — dalam doanya mengatakan: 


AS Jas Yy Laili uleng! dlalog Lalla dE plac Jani agi! 
"Ya Allah, jadikan semua amalku amal salih, dan 


Jadikan ia semata-mata untuk-Mu. Dan jangan Engkau 
jadikan ia sama sekali untuk siapa pun.” 


Bila hal itu merupakan batasan amal salih, maka 
amar mar 'ruf nahi munkar harus demikian pula. Ini 
untuk orang yang menyuruh, dan yang mencegah 
dengan dirinya sendiri. 


ILMU DASAR AMAL SALIH 


Amal tidak dikatakan sholih jika dilakukan tanpa 
ilmu dan pemahaman. Sebagaimana Umar bin Abdul 
Al-Aziz — semoga Allah ridha kepadanya — pernah 
berkata: 


uas Les AL ds Gol le paka AI die a 


104 


Siapa yang ibadat kepada Allah tanpa suatu, ilmu, 
akan lebih banyak memberikan mafsadat daripada 
maslahah nya.” 


Juga dalam hadits riwayat Mu'adz bin Jabal — 
semoga Allah ridha kepadanaya: 


"Ilmu adalah pemandu (imam) amal, dan amal itu 
pengikutnya.” 

Itu jelas. Sebab niat dan amal jika tanpa ilmu,. ia 
merupakan kebodohan dan kesesatan serta mengikuti 
hawa nafsu, seperti diterangkan di muka. Ini bedanya 
pengikut tradisi jahiliyah (ahlul-Jahiliyah) dan pengikut 
Islam (ahlul-Islam). Karena itu harus ada pengetahuan 
terhadap yang ma'ruf dan yang munkar, serta dapat 
membedakan keduanya. Juga harus ada pengetahuan 
tentang keadaan orang yang disuruh dan dilarang. 


Termasuk yang sholih ialah, amar ma'ruf nahi 
munkar itu dilakukan di atas jalan lurus. Jalan lurus 
Qalan terdekat), jalan yang bisa mengantarkan kepada 
tercapinya tujuan. 


SIKAP HALUS DAN SABAR, AKHLAK JURU 
DAKWAH 


Amar ma'ruf nahi munkar harus dengan cara halus. 
Rasulullah Saw pernah bersabda: 


105 


"Tiadalah sikap halus dalam suatu hal melainkan 
memperbagus sesuatu itu; dan tiadalah sikap kasar 
dalam suatu hal melainkan hanya memperburuk nya” 
(R.H. Muslim). 


Sabda Rasulullah yang lain: 


ole a Yea lang Alt pa Do Gaji aa o 
alali 


"Allah bersifat sangat halus, menyukai sikap halus 
dalam semua urusan, dan Dia memberi karena sikap 
halus itu, sesuatu yang tidak akan Dia berikan karena 
sikap kasar.” (H.R Mus lim). 

Juru dakwah (yang melakukan amar ma'ruf nahi 
munkar) harus bersifat hilm dan tabah (sabar) terhadap 
setiap gangguan — sebab ia mesti menemui gangguan. 
Jika tidak hilm dan sabar, akan lebih banyak membawa 
mafsadat daripada maslahat. 

Dalam cerita Al-Our'an, Lugman bakata kepada 
putranya: 


la He part pia! cpe Alg ra a Mati Si an 
(IV ga aje ya BU ol eblel 


"Hai anakku, dirikan shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari 


106 


yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk hal-hal yang di wajibkan (oleh Allah)” 
(9.S.31:17). 


Karena itu Allah menyuruh bersabar kepada para 
Rasul Nya (pemimpin amar ma'ruf nahi munkar), 
seperti firman-Nya kepada Rasul-Nya terakhir — bahkan 
disertai dengan penyampaian risalah. Firman Allah 
yang merupakan pengangkatan terhadap Muhammad 
sebagai Rasul-Nya adalah surat Al-Mudatsir yang 
diturunkan sesudah surat Al-'Alag. Sedang dengan 
surat Al-'Alag, beliau diangkat sebagai Nabi. Dalam 
surat Al-Muddatstsir itu Allah berfirman: 


Jalal) peaa li Y) pna a CY aa Aal beoil 
(V) pola ih pt (1) Lia ya YO) mnta 


”Hai orang yang berselimut, 
bangunlah, lalu beri peringatan! 
dan Tuhanmu agungkanlah, 

dan pakaianmu bersihkanlah, 

dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 


dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 
memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 


Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, 
bersabarlah.” (O.S.74:1-7). 


107 


Allah memulai ayat-ayat risalah (kerasulan)-Nya 
kepada makhluk dengan menyuruh memberi 
peringatan, dan mengakhirinya dengan menyuruh sabar 
Allah berfirman: 


Laci bfa Ul) ate gg 


"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan 
Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam 
penglihatan Kami... ” (Q.S.52:48). 


(Anaa a aa palgi La ole polg 


”Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka 
ucapkan dan jauhi mereka dengan cara baik.” 


(Q.S.73:10). 
Jep ye aa Ig ng La poli 


"Maka bersabaralah kamu seperti bersabarya 
orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari 
Para Rasul ...” (0.S.46:35). 


"Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) 
terhadap ketetapan Tuhanmu, dan jangan kamu seperti 
orang yang berada dalam (perut) ikan (Nabi Yunus)...” 
(O.S.68:48). 


108 


Ogy 


"Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah 
kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, 
dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) 
mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap 
apa yang mereka tipu dayakan. ” (Q.S.16:127). 


(NO) ono ja ia Y aU vla —uolg 


"Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada 
menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.” 
(O.S.11: 115). 


Karena itu, dalam tugas kewajiban amar mu'ruf nahi 
munkar harus ada tiga hal: ilmu, sikap halus dan sabar. 
Ilmu harus sudah dimiliki sebelum melakukan tugas 
kewajiban amar ma'ruf nahi munkar; sikap halus harus 
bersamaan dengan pelaksanaan tugas; dan sifat sabar 
sesudah pelaksanaan tugas, meski sebenarnya ketiganya 
harus ada dalam semua keadaan. Hal tesebut — 
sebagaimana bersumber dari atsar dari sebagian orang- 
orang salaf yang diriwayatkan secara marju' — 
diceritakan oleh Al-Oadhi Abu Ya'la dalam kitab Al- 
Mu tamad: 


109 


cd pela Les za SLS ye VI SA ye yag Bag LI 
Lasla (die ye Lagh Lagay cda pala Lau Lisa) (dis cogio Lesa Logia 
din rgis Loga Lola dy pala Lawa 


"Tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar 
kecuali orang yang paham (punya ilmu) tentang apa 
yang ia suruhkan, paham tentang apa yang ia cegah, 
bersikap halus dalam apa yang ia suruh dan cegah, 
dan bersifat hilm (sabar) dalam apa yang ia suruh dan 
cegah.” 


Dan ketahuilah, disyaratkannya ketiga itu dalam 
amar ma'ruf nahi munkar merupakah sesuatu yang 
menimbulkan kesulitan terhadap orang banyak. Maka 
disangka bahwa dengan itu kewajiban amar ma'ruf 
nahi munkar gugur dari mereka, hingga mereka tidak 
melakukannya. Terkadang yang demikian bisa memberi 
mudharat lebih banyak daripada mudharat yang 
ditimbulkan oleh amar ma'ruf nahi munkar tanpa 
syarat itu, atau terkadang mudharatnya lebih sedikit. 
Sebab meninggalkan perintah wajib adalah maksiat, 
dan mengerjakan apa yang dilarang Allah, juga maksiat. 
Maka orang yang pindah dari satu maksiat ke maksiat 
lain, bagai orang mencari perlindungan dari tanah yang 
sangat panas kepada api, atau seperti orang pindah dari 
satu agama sesat ke agama lain yang sesat pula. 
Terkadang yang kedua lebih buruk daripada yang 
pertama, bahkan sebaliknya, atau keduanya sama. 


110 


Maka bisa jadi Anda mendapatkan orang yang 
melalaikan amar ma'ruf nahi munkar dan orang yang 
melampaui batas, kadang dosa yang satu lebih besar, 
bahkan dosa lainnya lebih besar, atau kedua-duanya 
sama. 


KEMAKSIATAN SUMBER BENCANA, 
KETAATAN SUMBER NIKMAT 


Seperti yang Allah perlihatkan kepada kita dari 
tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam semesta dan di 
dalam diri kita sendiri, dan dari apa yang Dia tegaskan 
dalam kitab-Nya, bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu 
sumber musibah (bencana). Musibah dan balasan buruk 
berasal dari amal yang buruk. Sedangkan taat, sumber 
nikmat. Maka amal ihsan seseorang akan membuahkan 
ihsan Allah berfirman: 


(VÈS ye yang pt Su Lad inaa ga Enla] Lag 


"Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, adalah 
disebakan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah 
memaafkan sebagian besar (dari kesalahan- 
kesalahanmu). ” (Q.S.42:30). 


111 


"Nikmat apa saja yang kamu peroleh adalah dari 
Allah, dan bencana apa saja yang menimpamu, maka 
dari (kesalahan) dirimu sendiri...” (0.S.4:79). 


Sanga dikkapd pagi isa Lai Gol EN aga pen Lali Ga 
ppe all lic KAI Nora La 


Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di 
antaramu pada hari bertemunya dua pasukan, 
sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, 
disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka 
perbuat. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf 
kepada mereka...” (0.S.3:155). 


“nm! 

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada 
peperangan Uhud) — padahal kamu telah menimpakan 
kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada 
peperangan Badar) — kamu berkata: Dari mana 


datangnya (kekalahan) ini? Katakan: Itu dari 
(kesalahan) dirimu sendiri...” (O.S.3:165). 


(OR) aa ye Car Pena Le Sa 


“Atau dia membina sakan kapal-kapal itu karena 
perbualan mereka atau Dia memberi maaf sebagian 
besar (dari mereka). ” (Q.S.42:34). 


112 


(Ad gan SI! Ol aaral casd Los iinu pegawai Ol 


an Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebab 
kan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka 
ingkar), karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar 
(kepada nikmat). ” (Q.S 42:48). 


Sa a aU oL Leg aga ag egie aUi oL Lag 
(SY) ya paras 


"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab 
mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan 
tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang 
mereka meminta ampun.” (0.S.8:33). 


Allah telah memberitahukan siksa yang telah 
ditimpakan kepada umat-umat-Nya yang berbuat 
dzalim, seperti umat Nabi Nuh, kaum Ad, Tsamud, 
kaum Nabi Luth, penduduk Madyan dan pengikut 
Fira'un, di dunia, dan juga Allah memberitahukan 
siksa-Nya yang akan ditimpakan kepada mereka di 
akhirat. 


Diceritakan dalam Al-Qur'an, seorang yang beriman 
dari pengikut Fir'un berkata: 


(Tata ag Jia rute SG ya a a Sa Jlag 
Li A y aUl Lg sa ya yaa, 39—49 alea C3 Ps His 


113 


La po pa 093 a sd aga sale lai o! PLT Lali 
(ST Data cya a Laa A SLi coag oole cya aUl cya a 


"Dan orang beriman itu berkata: “Hai kaumku, 
sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa 
(bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang 
bersekutu, (yakni) seperti keadaan kaum Nuh, Ad, 
Tsamud dan yang datang sesudah mereka. Dan Allah 
tidak menghendaki berbuat kedzaliman terhadap 
hamba-hamba-Nya. 


”Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir 
terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil 
(untuk meminta pertolongan). (yaitu) hari (ketika) kamu 
(lari) berpaling ke belakang, tidak ada seorang pun 
yang menyelamatkan kamu dari (adzab) Allah; dan 
siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya 
seorang pun yang akan memberi petunjuk. ” (Q.S.40:30- 
33). 


(Yg Tu a p&i SS ag Ga An 


"Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya 
adzab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.” 
(0.5.68:33). 


Cadas Sa Ji Sg Hi DAYA a 


114 


. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali 
temuan mereka akan dikembalikan kepada adzab 
yang besar.” (O.S.9:101). 


"Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada 
mereka sebagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum 
adzab yang lebih besar (di akhirat), mudah — mudahan 
mereka kembali (ke jalan yang lurus)” (O.S.32:21). 


olie lia ea eye oa Ona elanadi ALS aga seal jl 

9 SI gd HN engan Lil cal Lie Gan li Mai 
lga iló LO topima a Ig de A SD dg gela 
L gyel iial iad agl ogóle e Aa ll 


NN eat 


"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut 
yang nyata (bencana kelaparan yang menimpa kaum 
Ouraisy)” — hingga firman Allah: (Ingatlah) hari 
(ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman 
keras (dalam perang Badar). Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan.” (O.S.44:10-16). 


Dari kebanyakan surat-surat yang mengandung 
peringatan, Allah menyebutkan siksa yang ditimpakan- 
Nya kepada orang-orang yang berbuat kejahatan di 
dunia, maupun siksa-Nya di akhirat kelak. Terkadang 


115 


Dia menyebutkan balasan di akhirat saja, karena siksa 
di akhirat maha dahsyat, juga paha-lanya amat besar, 
dan akhirat itu alam kekal. Dan takjarang Dia hanya 
menyebutkan pahala dan siksa sebagai iringan. 


Contchnya, seperti firman Allah tentang kisah Nabi 
Yusut: 


ORI a Ia a ani a Yg alis ya Laa yo 
(Oya Nas Sg lgi 


“Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada 
Yusuf di negeri Mesir, (dia berkuasa penuh) pergi 
menuju ke mana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu. 
Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang 
Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang berbuat baik. 


"Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik 
bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.” 
(O.S.12:56-57). 


Sa wig aa Codi olg alii lala 


Karena itu Allah memberikan kepada mereka 
pahala di dunia (seperti kemenangan) dan pahala baik 
di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebaikan.” (9.S.3:148). 


116 


dia Se gai Lanal La Lag Goa AI rb Jayanti a, 
Se) Aa | 9 pio CIK LN ala bl mi 3 ma! EST 
YAE i 


”Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah 
sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan berikan 
tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan 
sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar, kalau 
mereka mengetahui,. (yaitu) orang-orang yang sabar 
dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal.” 
(Q.S.16:41-42). 


Firman Allah lagi tentang Nabi Ibrahim As: 
(Well ad a]l Fa dala Log! 3 apai oila 


”..dan Kami berikan kepadanya balasannya di 
dunia,, dan sesungguhnya dia (Ibrahim) di akhirat, 
benar-benar termasuk orang-orang yang salih.” 
(0.5.29:27). 

Keterangan Allah tentang siksa di dunia dan akhirat 
terdapat dalam surat An-Nazi at, firman-Naya: 


(Yadi call NO) 2 cela 33 


"Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) 
dengan keras, dan (malaikat-malaikat) yang mencabut 
(nyawa) dengan lemah-lembut. 


Kemudian Allah berfirman: 


117 


(Valen Daan Jl A ag 


"(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari 
ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, tiupan 
pertama itu diiringi oleh tiupan kedua....” 
(O.S.79:1,2,6,7). 


Lantas Dia menyebutkan hari kiamat dengan firman- 
Nya: 
pe Sa Ha a SI 0) ga San ASI js 
(Wo ale Gf gea Jl lN ggl 
Sudahkah sampai kepadamu (hai Muhammad) kisah 
Musa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah 


suci, yaitu Lembah Thuwa; Pergilah kamu kepada 
Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.” 


Hingga kepada firman-Nya: 
(Yuna Goal Bad MUI 3 OI 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah).” 


Selanjutnya Allah menjelaskan dengan terinci 
permulaan penciptaan (kehidupan) dan tempat kembali 
(akhur kehidupan dunia) dengan firman-Nya: 


(YV) Latis slawi pl Lala ail eati 


113 





"Apakah kamu yang 'lebih sulit penciptaannya 
ataukah langit? Allah telah membinanya. ” 


Sampai kepada firman-Nya: 
it ps 23 da Hi alat! cela Kal 
SAI MATA TV) lb a LD Sa a ae SY 
obi gg day ala Lala cya Lal KD ga a a SYA sud 
Sg ea ye Bp sa 4 Aid) OA a 
jada co Las 4) agita lay HN) La ca cail alt alu 
(Dale gf ipie Y ub al an an pel ț (tolali ya 


”Maka bila malapetaka sangat besar (hari kiamat) 
telah datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan 
apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan 
neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. 
Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih 
mengutamakan kehidupan, dunia, maka sesungguhnya 
nerakalah tempat tinggal (nya). (Q.S.79: 15 hingga 
akhir surat). 


Demikian pula dalam surat Al-Muzzammil (73) 
Allah berfirman: 

"Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap 
orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang 
mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka 
barang sebentar. 


119 


"Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada 
belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang 
bernyala-nyala. Dan makanan yang menyumbat di 
kerongkongan dan adzab yang pedih.” 


Hingga kepada firman-Nya: 


YSS Lisa WI DOB pg a A Cr mag 373 
Ja ea A IV) Lali blie g iai 3 Lalatog( 1 V) Lowoemg 
Se lali Ygs) eS] aat BIO Dl Lia Joel mil, 
ea Ja Sy KY) Ig Si Lg La 
(YM, 


". sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) 
seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun 
mendurhakai Rasul itu.lalu Kami siksa dia dengan 
siksaan berat,.” (0.S.73:11-16). 

Dalam surat Al-Haggah (69) Allah menceritakan 
kisah-kisah umat-umat dahulu (kaum Tsamud, Ad dan 
Fir'aun, kemudian Dia berfirman: 


Leng jig yo SI Sea Ag Da ga a a Ika 
(Van dn 
"Maka bila sangkakala ditiup sekali (yang 
menyebabkan alam semesta hancur), dan diangkatlah 


bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya 
sekali.” 


120 


Hingga selesainya certia-Nya tentang surga dan 
neraka.(0.5.69:13-37). 


Dalam surat Al-Oalam (69) Allah menceritakan 
kisah pemilik kebun yang tidak mau menunaikan 
kewajiban dalam kekayaannya, dan kisah siksa yang 
ditimpakan kepadanya. Kemudian Allah berfirman: 


(Toga lal y i Ga daa ali 


"Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya 
adzab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.” 
(0.5.68:33). 


Dalam surat At-Taghabun (64) Allah bercerita: 


Mike a dg Ala Jab ca dari adl Tas AL li 

Uiga yini laaa olid aghu) eib caL AL AIO 

H ol lga a ar Muka ii lg ABI iila ggg lapaa 
(Ve MUI pe 3g alae Las OJAT gi A tang Hb Ja gia 


"Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang 
kafir) berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka 
telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan 
mereka dan mereka memperoleh adzab pedih.” "Yang 
demikian itu karena sesungguhnya telah datang mereka 
Rasul-rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan 
lalu mereka berkata:” “Apakah manusia yang akan 
memberi petunjuk kepada kami?” lalu mereka ingkar 


121 


dan berpaling: dan Allah tidak memerlukan (mereka). 
Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 


"Orang-orang kafir mengatakan, mereka sekali-kali 
tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: "Memang, demi 
Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, 
kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan”. Yang demikian itu adalah mudah 
bagi Allah.” (0.S.65:5-7). 


Dalam surat Oaf (50) Allah menceritakan keadaan 
orang-orang yang mengingkari para Rasul perihal janji 
serta ancaman di akhirat. Juga banyak cerita yang 
senada, dalam surat Al-Gamar (54), surat Al-Mu'min 
(40), surat As-Sajdah (32), surat Az-Zukhruf (43), surat 
Ad-Dukhan (44) dan banyak lagi. 


BAGIAN AL-QURAN YANG DITURUNKAN 
LEBIH DAHULU 


Masalah tauhid, janji dan ancaman merupakan 
bagian Al-Qur'an yang diturunkan lebih dahulu, 
sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits dari 
Yusuf bin Mahak, dia bercerita: “Ketika aku berada di 
sisi Aisyah ummil-mu'minin — semoga Allah ridha 
kepadanya - tiba-tiba datanglah seorang penduduk Irak, 
dan bertanya: “Apa bungkus jenazah (kafan) yang 
paling baik?” Aisyah menjawab: "Ada persoalan apa?” 
la menjawab: ”Haj ummil-mu'minin, perlihatkanlah 


122 


mushafmu ke padaku.” "Untuk apa?” tanya Aisyah. 
”Barangkali aku dapat menyusun Al-Qur'an pada 
mushaf itu, sebab Al-Our'an dibaca tanpa tersusun, “ 
jawab orang itu. Aisyah berkata: | 
lea haill oo iggen dia Jj Le Jal Ioi Lel Jd Si ol a Lag 
ally JAN Jb AMI 3! cell b isi r~ „atig iial] yr 
J Ha. i padl pa Y iLa A Y ser Jai Jp ada 
all „Lo exs pe iS J aili G pas Y' (adal Yahya Y' 
PAN Aa selai A ae lai L iei ilad A lg Ade 
sanad AJ aa paLa jg Sa Dia Y| seLaillg ô paal By yna Hat Lag 
yg SI Ande cal 
"Sebelumnya, mana yang kamu baca? Bagian Al- 
Our'an yang diturunkan lebih dahulu ialah suatu surat 
dari kelompok surat-surat Al-Mufashshal yang di 
dalamnya terdapat keterangan tentang surga dan 
neraka. Sehingga ketika banyak manusia masuk Islam, 
maka diturunkanlah bagian-bagian Al-Qur'an yang 
mengandung ketentuan haram dan halal. Andaikata 
bagian yang diturunkan lebih dahulu. itu — 
umpamanya. 
MI los Y (Janganlah kamu meminum khamar), tentu 
mereka akan berkata: “Kami selamanya tidak akan 
berhenti meminum khamar.” Dan andaikata lagi yang 
diturunkan: 


123 


Ip Y (janganlah kamu berzina), niscaya mereka akan 

berkata: “Kami selamanya tidak akan meninggalkan 

zina.” Telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw 

di Mekkah tatkala aku masih kecil dan sedang bermain. 
Ayat 46 Al-Oamar. 


(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan 
kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih 
pahit) telah diturunkan di Mekah pada Nabi 
Muhammad Saw, sedang aku masih kecil, suka 
bermain. Dan surat Al-Bagarah dan surat An- 
Nisa tidaklah diturunkan melainkan ketika aku berada 
di sisi Nabi. 

“Certia Yusuf bin Mahak selanjutnya: "Maka lalu 
Ummil mu'minin (Aisyah) mengeluarkan mushaf 
kepada orang itu, dan meng-imla'kan kepadanya ayat- 
ayat surat Al-Qur'an.” 


BENCANA PALING BESAR 


Apabila kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan 
merupakan sumber kejahatan dan permusuhan, maka 
akan kita dapat. Seseorang dan golongan yang berniat 
dosa, dan ada yang tidak mau melakukan amar ma'ruf 
nahi munkar, yang demikian itu termasuk dosa mereka. 
Ada golongan lain yang ingkar kepada mereka dengan 
keingkaran terlarang, hal itu juga termasuk dosa 


124 


mereka. Hingga terjadilah perpecahan, perselisihan dan 
kejahatan. Itulah bencana (fitnah, cobaan) dan 
kejahatan terbesar sejak zaman dahulu sampai kini, 
karena manusia itu amat dzalim lagi amat bodoh. 
Kedzaliman dan kebodohan itu bermacam-macam. 
Kedzaliman dan kebodohan yang pertama — satu jenis. 
Kedzaliman dan kebodohan yang kedua serta ketiga 
adalah jenis-jenis lainnya. 


Bagi yang memperhatikan terjadinya bencana- 
bancana, tentu mengetahui, hal di ataslah penyebabnya. 
la pun tahu juga, apa yang terjadi di kalangan umara 
dan ulama, umat dan orang awam pengikut mereka 
(dalam bencana- bencana), itulah sumbernya. Termasuk 
di dalamnya sebab-sebab kesesatan, hawa nafsu 
keagamaan, syahwat keduniaan, bid'ah-bid'ah dalam 
agama dan kejahatan keduniaan. Hal ini sama-sama 
menimpa semua manusia karena mereka dzalim dan 
bodoh.Maka berdosalah sebagian manusia lantaran 
berbuat dzalim terhadap diri mereka sendiri dan orang 
lain, misalnya berzina, liwat (homoseks), minum 
khamar (minuman keras), dzalim dalam harta (berlaku 
curang), mencuri, hasad dan lain-lain. 


KEINGINAN BERBUAT MAKSIAT 


Sesungguhnya kemaksiatan — meski jelek dan tercela 
menurut akal — merupakan sesuatu yang sangat diingini 


125 


dalam watak manusia. Di antara sifat manusia ialah;ia 
tidak senang orang lain memiliki keistimewaan dan 
kelebihan dalam suatu hal. Ia pun ingin punya 
keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki orang lain. 
Ini biasa disebut sifat ghibthah, sifat paling rendah dari 
dua macam sifat hasad. Ia ingin berada di atas orang 
lain, mengutamakan dirinya sendiri, meremehkan yang 
lain, atau hasad kepada orang lain dan berharap 
kenikmatan orang lain itu hilang. Jika keinginannya 
tidak tercapai, ia lalu berbuat kerusakan, sombong dan 
dengki. 

Orang yang bersifat lurus ialah, orang yang senang 
dalam kebersamaan dan sama-sama (menikmati 
kenikmatan). Kebalikannya, orang yang amat dzalim 
dan hasad (dengki-iri). Ini terjadi dalam hal yang 
mubah (dibolehkan) dan yang diharamkan bagi hak 
Allah. Yang termasuk jenis mubah: dari hal makan, 
minum, kawin, pakaian, kendaraan dan harta benda, 
apabila diiringi kesombonga, bisa terjadi pula 
kedzaliman, sifat kikir dan hasad. 


SIFAT RAKUS-KIKIR SUMBER KEJAHATAN 


Sumber kejahatan adalah sifat rakus-kikir (Asy- 
Syuhh).Dalam kitab Ash-Shahih diriwayatkan, Nabi 
Saw bersabda: 


126 


Í gla Jeruk — al ala LS ț iya Llaf ala ag 


'Takutlah kamu pada sifat rakus-kikir, karena sifat 
inilah yang membinasakan umat sebelum kamu. Ia 
menyuruh mereka supaya kikir, maka kikirlah mereka; 
ia menyuruh berbuat dzalim, maka berbuat dzalim-lah 
mereka; dan ia menyuruh mereka agar memutuskan tali 
kefamilian, maka mereka lakukan itu.” (Hadits takhrij 
Ad-Darimi). 

Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam 
melukiskan sifat para sahabat Anshar: 


Yg gai! jala ya ga Ld ya Ul ASI Neng Omi 
Su P Se Sa a dala Ka SI Sa 


"Dan orang-orang yang telah menempati kota 
Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum 
(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai 
orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka 
tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap 
apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang 
Muhajirin) — (maksudnya: mereka tidak hasad pada 
orang -Muhajirin yang mendapat nikmat); dan mereka 
mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri 
mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam 
kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran 


127 


dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. ” 


(O.S.59:9). 


Abdurrahman bin 'Auf ketika thawaf di Baitullah 
berdoa: 


"Tuhanku, hindarkan aku dari kekikiran diriku. 
Hindarilah aku dari kekikiran diriku.” 


Maka ketika itu ada orang bertanya kepadanya 
tentang doanya itu. Lalu dia jawab: 


PERAYAAN a Jad ca AAD pead goii aÂ g Ist 
"Apabila aku terhindar dari kekikiran diriku, maka 


aku akan terhindar pula dari sifat bakhil, dzalim dan 
memutuskan tali kefamilian. ” 


Sifat Asy-Syuhh — tamak, rakus — menyebabkan 
timbulnya sifat bakhil (kikir), tidak mau memberikan 
apa yang dipunyai, dan sifat dzalim, dengan mengambil 
harta orang lain, dan juga menimbulkan putusnya tali 
kefamilian, dan sifat hasad, tidak senang kalau ada 
orang lain punya kenikmatan dan berharap agar 
kenikamatan itu hilang. Jadi dalam sifat hasad terdapat 
sifat bakhil dan dzalim. 


Bila hal tesebut terdapat dalam lingkup nafsu-nafsu 
yang mubah (diperbolehkan), maka bagaimana dengan 
nafsu-nafsu (4sy-Syahawat) yang diharamkan! Seperti 
zina, meminum khamar dan sebagainya — yang disertai 


128 


kesombongan. Terhadap hal ini ada dua macam: 
pertama, ia dibenci, karena terdapat kesombongan dan 
kedzaliman, sebagaimana kalau terjadi dalam jenis hal- 
hal yang mubah. Kedua, ia dibenci, karena di dalamnya 
ada hak Allah (haqqullah). 


MACAM-MACAM DOSA 

Ada tiga golongan dosa: 

Pertama, dosa yang mengandung kedzaliman 
terhadap manusia, seperti mengambil harta tanpa hak, 


tidak memberikan hak orang lain, hasad dan 
semacamnya. 


Kedua, dosa yang berisi kedzaliman terhadap diri 
sendiri, seperti meminum khamar (minuman keras), 
zina, bila mudharatnya terbatas. 


Ketiga, dosa yang mengandung kedzaliman terhadap 
manusia maupun diri sendiri, seperti hakim dan 
penguasa merampas harta orang lain supaya dengan 
harta itu ia dapat berzina, meminum khamar dan 
berbuat keji yang lain. 


Allah berfirman: 
ba F9 iYi g oda Lag gia pel La Gis Iga! jay AL ash JB 
Y La aUl e 193955 oig GUalu do djis e La alL Lg ii oig 5l 
(Ted 


129 


"Katakan: “Tuhanku hanya mengharamkan 
perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang 
tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 
manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 
tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa 
yang tidak kamu ketahui. ” (Q.S.7:33). 


KEADILAN DASAR KEKUASAAN 


Manusia di dunia lebih sering tegak dengan keadilan 
— kadang keadilan itu beriringan dosa — daripada tegak 
dengan ketidakadilan terhadap hak-hak orang, 
meskipun tidak bersamaan dengan dosa. 


Dalam kaitan ini ada sebuah perkataan: 
calS oly UU euis Y aala Sai ț olg Uall gall asi lil o 
„iala 
“Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun 
ia negara kafir, dan Allah tidak akan menegakkan 


negara yang dzalim (tidak adil) meskipun ia negara 
Islam.” 


Ada lagi perkataan: 
Aug elli HA pg Ng an 9 Jai Ha ag Lai 


130 


Dunia akan kekal (tegak lama) dengan keadilan 
dan kekafiran, dan tidak akan kekal dengan kedzaliman 
dan Islam.” 


Sabda Nabi Muhammad Saw: 
oal elada iall ya dgan pp AI 
"Tidak ada suatu dosa yang lebih cepat mendapat 


siksa daripada kedzaliman dan pemutusan hubungan 
kefamilian. ” (H.R. Ibnu Majah). 


Orang dzalim akan mendapat hukuman di dunia, 
sekalipun nanti ia (mungkin) diampuni dan mendapat 
rahmat. Karena keadilan itu dasar segalanya. Apabila 
urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, ia akan tegak 
sekalipun pelakunya tidak punya iman. Dan sebaliknya, 
Jika ia ditegakkan tanpa keadilan, ia tidak akan tegak 
meski pelakunya beriman, yang dengannya ia dapat 
diberi pahala di akhirat. 


DZALIM TERMASUK TABIAT MANUSIA. 


Dalam diri manusia terdapat watak yang mendorong 
berbuat dzalim terhadap orang lain, misalnya bersikap 
sombong, hasad dan memperkosa hak orang lain. Ada 
juga watak yang mendorong berbuat dzalim terhadap 
diri sendiri dengan menurutkan syahwat jelek (zina dan 
memakan makanan yang diharamkan). Ia terkadang 
berbuat dzalim kepada orang yang belum pernah 


131 


berbuat dzalim kepadanya, dan menuruti nafsunya ini 
walau orang lain tidak melakukan. Apabila ia melihat 
orang lain juga berbuat dzalim (menuruti syahwat, 
nafsu-nafsu), maka watak pendorong itu jadi kian amat 
kuat. 


Terkadang watak itu kian menjadi-jadi karena ada 
orang lain benci, hasad dan ingin berbuat jahat 
kepadanya serta berharap kenikmatan yang dimilikinya 
hilang. Dari segi akal dan agama, ia punya alasan, yaitu 
orang lain telah mendzalimi dirinya (dan umat Islam). 
Jaid, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad dalam hal 
tersebut, termasuk bagian dari agama. 


MANUSIA ADA TIGA GOLONGAN 
Manusia bisa digolongkan jadi tiga: 


Pertama, segolongan manusia yang tidak mau 
berbuat kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. 
Mereka tidak senang kecuali bila diberi, dan tidak 
marah kecuali bila diberi. Bila seorang dari mereka 
diberi sesuatu yang halal dan haram yang jadi keinginan 
nafsunya, maka amarahnya hilang dan ia senang. 
Sesuatu yang semula diingkari, dan dilarang 
daripadanya (pelakunya dapat disiksa, dicela dan 
dimurkai) kini dilakukan dan ia bergabung ke 
dalamnya, malah mendukung dan memusuhi orang 
yang mencegah dan menentangnya. Begitulah manusia. 


132 


Banyak yang berlaku demikian, hanya Allah yang tahu 
jumlahnya. Terkadang manusia dzalim dalam dua 
keadaan. Anda temui segolongan orang ikut me- 
mungkri hakim atau penguasa yang dzalim terhadap 
rakyatnya, kemudian si pemungkir senang diberi 
imbalan keududukan atau harta, hingga jadilah mereka 
pendukung dan penolongnya. Padahal sikap terbaik 
ialah, diam. 


Juga Anda akan jumpai mereka bersama dengan 
peminum khamar (minuman keras), pezina dan 
mendengarkan sesuatu yang dapat melalaikan (dari 
ingat kepada Allah), lantas mereka terlibat atau senang 
dengan sebagian pebuatan itu, hingga jadi penolongnya. 
Mereka berpaling kepada keadaan yang lebih jelek 
daripada keadaan semula, atau bahkan tidak, dan 
terkadang kepada keadaan yang sama. 


Kedua, segolongan manusia yang menegakkan tiang 
agama yang benar — mereka ikhlas karena Allah — 
perbuatannya bagus dan bersikap lurus, bahkan sabar 
terhadap gangguan pada dirinya. Mereka orang beriman 
dan beramal salih. Ini sebaik-baik umat yang 
dimunculkan untuk manusia: mereka menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan 
mereka beriman kepada Allah. 


Ketiga, segolongan manusia yang memiliki perilaku 
golongan pertama maupun golongan kedua. 
Kebanyakan mereka dari orang-orang yang beriman. 


133 


Siapa yang pada dirinya terdapat agama dan nafsu, 
hatinya pun akan terdapat keinginan untuk taat dan 
berbuat maksiat. Bisa jadi keinginan pertama (taat) 
menang: atau keinginan kedua yang menang. 


JIWA ADA TIGA MACAM 


Ketiga macam jiwa tersebut ialah: An-Nafs Al- 
Ammarah, Al-Nafs Al-Lawwamah dan An-Nafs Al- 
Muthma 'innah. 


An-Nafs Al-Ammarah ialah jiwa (nafsu) yang selalu 
menyuruh kepada kejahatan. Yang pertengahan ialah 
An-Nafs Al-Muthma'innah (jiwa yang tenang), yang 
kepadanya Allah berfiman: 


FA Asa YA) uu ya inol) dL) al a Yai piil Lgu la 
LT ia ian YO Galur 


"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada 
Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 
Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku, 
dan masuklah ke dalam surga-Ku.” (0.S.89:27-30). 


An-Nafs Al-Lawwamah (yang selalu menyesali 
dirinya): berbuat dosa, lalu menyesalinya. Terkadang ia 
berubah, suatu ketika berbuat ini, saat lain berbuat itu. 
Ja mencampurbaurkan perbuatan baik dengan perbuatan 


134 


buruk. Jadi ada harapan taubatnya diterima Allah bila ia 
mengakui perbuatan dosanya. 


Firman Allah: 


Of aUl pue Eau atg Lho Yoe I hli agagon Iga yel uaig 
OD aga abl ol egle agi 


”Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui 
dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan 
perbuatan baik dengan perbuatan lain yang buruk. 
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (0.S.9:102). 

Pada zaman Abu Bakar dan Umar — di mana umat 
disuruh mengikuti keduanya, Rasulullah pernah 
bersabda: 


yang oral Gelas Ca Lea | gatal 

(“Ikutilah dua orang sesudah aku: Abu Bakar dan 
Umar”) H.R. At-Turmudzi. 

Saat itu umat Islam masih sangat dekat dengan 
kehidupan Rasulullah, lebih salih dan kuat imannya. 
Pemimpinnya lebih melaksanakan kewajiban dan man- 
tap ketenangannya. Tidak pernah terjadi bencana 
(fitnah), karena mereka melaksanakan hukum secara 
adil dan pertengahan (menjadi penengah) 


135 


Tapi di akhir masa pemerintahan Usman dan pada 
masa pemerintahan Ali — semoga Allah ridha kepada 
keduanya — berkembang macam jiwa al-lawwamah. 
Hingga pada umat Islam — termasuk sebagian pemim- 
pinnya — muncul hawa nafsu, di samping iman dan 
agama. Jiwa semacam itu makin berkembang, 
timbullah bencana lantaran kotornya ketaatan dan 
takwa yang bercampur hawa nafsu dan fanatisme di ka- 
langan mereka. Masing-masing pihak merasa — sesuai 
dengan interpretasinya — pihaknya melakukan amar 
ma'ruf nahi mungkar, dan dirinya berlaku hak dan adil. 
Padahal interpretasinya itu disertai semacam hawa 
nafsu. Maka timbullah sangkaan-sangkaan dan apa 
yang diingini oleh hawa nafsunya, meski salah satu dari 
kedua pihak itu ada yang lebih benar dari yang lain. 


Maka, hendaklah orang beriman minta pertolongan 
kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya agar hatinya 
dipenuhi iman dan takwa, tidak disesatkan dan terus 
ditetapkan pada petunjuk serta tidak menuruti hawa 
nafsunya. Seperti firman Allah: 


AI JH Las isl ag Sarla ma Yo Gaya Le Kn pa altda 
eS Uy Wl pEi Jae Sa Gan ya 


”Maka karena itu serulah (mereka kepada agama 
itu) dan tetaplah (dalam agama dan berdakwah) 
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah 
mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah:. ”Aku 


136 


beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah 
dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara 
kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu ....” 
(O.S.42:15). 


PERBEDAAN DI KALANGAN UMAT (ISLAM) 


Keadaan umat (Islam) yang berpecah-belah dan 
berselisih atau berbeda dalam pendapat dan ibadat, bisa 
memperbesar cobaan (bencana) atas orang-orang 
beriman. Sebab mereka mengingini dua hal, yaitu ingin 
menolak cobaan seperti yang menimpa sesama mereka, 
juga mereka ingin menolak cobaan agama dan dunia 
dari diri mereka itu. Sebab pada diri mereka ada jiwa 
baik, serta ada setan-setan. Ketika cobaan itu dilakukan 
oleh orang-orang sebangsa mereka, maka jadi kian 
kuatlah keinginan untuk melakukannya — hal ini sering 
jadi kenyataan. Dengan demikian, tetaplah nafsu 
pendorong dari diri setan dan kawan-kawannya, di 
samping juga faktor pendorong kepada kebaikan, serta 
perbuatan yang ditimbulkannya. 


Betapa banyak orang, yang semula tidak ada 
keinginan, melakukan perbuatan baik atau buruk, 
akhirnya melakukannya cuma karena ia melihat orang 
lain — lebih-lebih orang sebangsanya — melakukannya. 
Sebab manusia itu bagaikan gerombolan burung pipit, 
satu sama lain ingin berbuat sama. 


137 


PERINTIS PERBUATAN BAIK DAN PERBUA- 
TAN BURUK 


Perintis perbuatan baik atau buruk akan memperoleh 
pahala atau dosa seperti diterima oleh orang yang 
mengikutinya. Sabda Nabi Saw: 


ja a ago JI Lea dee oa yana Layani Ala iium iiun u cya 
Las hee ye ig Lang dalah Ku Du jan yag sad ga A LAB Di 
Uni alal oa yain ol uè ia iala aga odl 

"Siapa yang merintis suatu rintisan (perbuatan) 
baik, ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang 
yang mengamalkannya hingga hari kiamat tanpa 
sedikit pun dikurangi pahalanya. Dan siapa merintis 
suatu rintisan (perbuatan) buruk, ia akan mendapat 
dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga 


hari kiamat tanpa sedikit pun dikurangi dosanya.” 
(H.R. Muslim). 


Yang demikian itu karena mereka bersekutu dalam 
hakikat. Sesungguhnya keadaan sesuatu sama dengan 
keadaan sesuatu yang menyerupainya, dan menyerupai 
sesuatu berarti tertarik kepadanya. Bila hal tersebut 
merupakan faktor pendorong yang kuat, maka 
bagaimana jadinya kalau ada faktor pendorong lain 
yang ikut bergabung. 


138 


KECENDERUNGAN INGIN BERSAMA -SAMA 


Banyak orang suka berbuat jelek (ahlul- munkar) 
dan senang jika orang menyetujui perbuatan jelek 
mereka, dan benci kepada yang tidak menyetujuinya. 
Biasanya ini terjadi dalam perilaku keberagamaan yang 
rusak, seperti kasih sayang terhadap sekelompok orang 
yang menyetujuinya, dan memusuhi mereka yang 
menolaknya. Demikian pula yang menyangkut hawa 
nafsu dan keduniaan, seringkali orang yang cinta dunia 
dan menuruti hawa nafsu, mengutamakan orang yang 
bergabung mereka. Ini dilakukan karena ingin 
mendukung (membantu) perbuatan itu — seperti sering 
terjadi di kalangan penguasa yang menindas, pembegal 
di jalan dan lainnya — dan terkadang kerena merasa 
enak dan senang dengan sikap ”se-iya se-kata”, 
misalnya waktu minum khamar (minuman keras) sama- 
sama. Mereka senang kalau semua orang yang berada di 
dekatnya, minum juga. Mereka tidak suka bila orang 
lain berbuat baik sendirian; atau hasad kepada 
kawannya yang berlaku baik itu; atau agar kawannya 
tidak berada di atas mereka karena perilaku baiknya dan 
dihormat orang; atau agar ia tidak mempunyai hujjah 
atas mereka; atau karena mereka takut pada 
ancamannya terhadap mereka; atau agar mereka tidak 
berada di bawah kekuatannya, serta lain-lain sebab. 
Allah berfirman: 


139 


lam la da a up PS a an Hg 
See! gd Cai Le da ya pg Lin ya lg 


"Sebagian besar Ahlul-Kitab menginginkan agar 
mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran 
setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari 
diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka 
kebenaran... ” (Q.S.2:109). 


el gu Gp pE lg pa D ya ai 


"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir 
sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu 
menjadi sama (dengan mereka)... ” (Q.S.4:89). 


Usman bin Affan — semoga Allah ridha kepadanya — 
pernah berkata: 

E E E NT 

"Wanita pezina sangat ingin, semua kaum wanita 
berzina juga.” 

Terkadang mereka ingin bersama-sama dalam 
perbuatan dosa itu sendiri (asal ikut berbuat dosa saja), 
seperti bersama-sama meminum minuman keras, 
berdusta dan punya kepercayaan batil. Mereka ingin 
bersama-sama dalam perbuatan dosa, seperti pezina 
ingin agar orang lain juga berzina, dan pencuri ingin 
orang lain juga mencuri, tapi bukan berzina dengan 
orang yang sama, atau mencuri barang yang sama pula. 


140 


Jadi dalam hal kedua ini, mereka menyuruh seseorang 
ikut mereka dalam jenis perbuatan dosa yang sama. Jika 
ia menolak, mereka memusuhinya bahkan menyiksa 
secara keterlaluan atau memaksa agar mau ikut. 


Sesungguhnya mereka yang mengingini orang lain 
sama-sama ikut melakukan perbuatan jelek yang 
mereka perbuat, atau mereka yang menyuruh orang lain 
melakukan perbuatan itu, dan meminta pertolongan 
kepadanya untuk melakukan apa yang mereka ingini, 
maka sesungguhnya bila ia ikut bergabung atau 
membantu dan tunduk kepada mereka, berarti mereka 
telah merendahkan dan meremehkan (menghinakan) 
nya, dan itu mereka jadikan hujjah terhadapnya dalam 
hal-hal yang lain. Jika ia tidak ikut bergabung, lalu 
mereka musuhi dan mereka sakiti Ini biasa terjadi pada 
penguasa yang dzalim. 


Demikianlah, apa yang terdapat dalam sesuatu yang 
jelek, terdapat juga dalam sesuatu yang baik, bahkan 
lebih sangat lagi. Allah berfirman: 


ali Lia AS gif pala 


“Adapun orang-orang yang beriman amat sangat 
cintanya kepada Allah ... ” (Q.S.2:165). 


Karena pada diri manusia juga ada suatu pendorong 
kepada iman, ilmu, jujur, adil dan menyamapikan 
amanat. Bila ada orang melakukan perbuatan baik, 


141 


jadilah hal itu sebagai pendorong, terutama jika yang 
melakukan orang sederajat (seperti kawannya), terlebih 
kalau dilakukan dengan saling berlomba dalam 
kebaikan — itu baik dan terpuji. 

Jika ada orang beriman dan orang salih suka 
menyetujui dan menyertainya perbuatan baik, dan benci 
bila perbuatan baik ditinggalkan, maka ini akan jadi 
pendorong lain lagi. Jadi pedorong pula mereka yang 
menyuruh dan membantu dalam perbuatan itu, 
memusuhi dan menghukum orang yang 
meninggalkannya. 


Oleh karena itu orang beriman disuruh melawan 
perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sebagaimana 
dokter melawan penyakit dengan lawannya pula. Orang 
beriman disuruh memperbaiki dirinya, dengan dua hal: 
mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbua- 
tan buruk, walaupun juga terdapat sesuatu yang mau 
meniadakan perbuatan-perbuatan baik itu dan 
menginginkan perbuatan-perbuatan buruk (ini empat 
macam). Orang beriman juga disuruh memperbaiki 
orang lain dengan empat macam ini sesuai dengan 
kemampuan dan kemungkinannya. Allah Swt 
berfirman: 


Sala Pg a pa SD an A cl! Oil) asi, 
ANA aa 


142 


"Demi masa. "Sesungguhnya manusia itu benar- 
benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang 
beriman serta mengerjakan amal salih dan nasihat- 
menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat- 
menasihati supaya menetapi kesabaran.” (O.S.103:1- 
3). 

Dari Imam Asy-Syafii — semoga Allah ridha 
kepadanaya — ada riwayat, beliau pernah berkata: 


Mein puma! D Mel lill pa g 
"Seandainya seluruh manusia mau memperhatikan 


surat Al-Ashr (103), niscaya cukuplah itu bagi 
mereka. ” 


Sebagaimana beliau katakan: Sesungguhnya Allah 
dalam surat tersebut memberitahukan, semua manusia 
berada dalam kerugian kecuali orang beriman dan 
megerjakan amal salih, saling menasihati agar mentaati 
kebenaran dan saling menasihati supaya selalu bersabar 
— itulah yang empat macam. 


Bila ada cobaan besar, ia akan jadi sebab makin 
tingginya derajat dan besarnya pahala bagi orang 
beriman yang salih itu. Dalam hubungan ini Nabi Saw 
pernah ditanya: 
tas ita LS Ja VI Ggs! aå Ladi J SA aii glai si 
YLE pola KAA Bo Jay Tlk a L S ola dia eua ole dall 


143 


dng He pisan ia Gaji SM Jla Lag edie caa idy diod 
las ale pusla J2) 


"Siapakah manusia yang paling besar cobaannya? ” 
Jawab Nabi: "Para Nabi, orang-orang salih, kemudian 
orang-orang baik di bawah mereka. Seseorang akan 
mendapat cobaan sesuai dengan tingkat kebera- 
gamaannya. Jika agamanya kuat, maka kian besarlah 
cobaannya, jika agamanya lemah, maka semakin 
diringankan cobaannya. Dan cobaan itu senantiasa 
datang pada orang yang beriman sehingga ia berjalan 
di atas bumi tanpa suatu dosa pun.” 


Dalam keadaan seperti ini hanya dibutuhkan sabar. 
Lain tidak. Sebab sabar akan jadi dasar kepemimpinan 
(imamah) dalam agama (Islam), sebagaimana firman, 
Allah: 


(YDH BIL In ag Led Lal gg Tahi agia ilang 


"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin- 
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah 
Kami ketika mereka sabar (dalam menegakkan 
kebenaran), Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat 
Kami. ” (Q.S.32:24). 


144 


SABAR DALAM MELAKUKAN PERBUATAN 
BAIK DAN DALAM MENINGGALKAN 
PERBUATAN BURUK 


Seseorang harus sabar dalam melakukan perbuatan 
baik yang diperintahkan, dan sabar dalam 
meninggalkan pebuatan buruk yang dilarang. Termasuk 
sabar terhadap gangguan dan perkataan jelek orang, 
sabar terhadap hal-hal yang tak disukai yang 
menimpanya, dan sabar untuk tidak sombong ketika 
mendapat kenikmatan, dan macam-macam sabar 
lainnya. 


SABAR DAN KASIH SAYANG 


Seseorang tidak mungkin dapat sabar jika ia tidak 
memiliki sesuatu yang dapat membuat ketenangan dan 
memuaskan dirinya, dan cukup pangan. Dan sabar 
adalah keyakinan (pada ayat-ayat Allah). 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar 
Ash Shiddiq dari Nabi Saw, beliau pernah bersabda: 


IS dal daa daf dan al ala iall g oräall aÙ Iglu sge Ugal 
AI Lesu alan cya 
"Hai manusia, mohonlan kepada Allah keyakinan 


dan kesejahteraan. Karena sesungguhnya seseorang, 
sesudah keyakinan, tidak diberi sesuatu yang lebih baik 


145 


daripada kesejahteraan. Oleh karena itu pintalah 
keduanya kepada Allah.” (H.R. At Turmudzi) 


Juga bila seseorang menyuruh orang lain dengan 
suatu kebaikan, atau senang pada dukungan orang 
dalam kebaikan tersebut, atau mencegah orang lain dari 
keburukan, maka ia perlu berbuat baik (ihsan) kepada 
orang itu dengan suatu perbuatan yang bisa meng- 
antarkan pada tujuannya: memperoleh yang disenangi 
dan menolak yang tidak disenangi. Sebab jiwa manusia 
itu tidak sabar dalam kepahitan melainkan kalau 
disertai dengan sesuatu yang manis. Lain dari itu, tidak 
mungkin. 

Karena itu Allah menyuruh kita melunakkan hati 
manusia (biar punya sifat kasih sayang), bahkan Allah 
menjadikan orang-orang yang hatinya dilunakkan (al- 
mu 'allafah gulubuhum) sebagai golongan yang (berhak) 
diberi zakat. 


Dan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Saw: 
(04 Junaedi ye Go sela Kajal pala gaal) A3 


"Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang menger- 
jakan yang ma'ruf, serta berpaling daripada orang- 
orang yang bodoh.” (O.S.7:199) 


OVis palli Igual gig palla lgrolgig 


146 


» 


. dan saling berpesan untuk bersabar dan saling 
berpesan untuk berkasih sayang." (0.S.90:17). 


Kita harus bersabar dan kasih sayang. Ini adalah 
keberanian (asy-syaja'ah), suka memberi maaf dan 
murah hati (alkaram). 


Karena itu terkadang Allah menggandengkan shalat 
dengan zakat — zakat termasuk ihsan kepada makhluk 
(orang lain) — dan terkadang Allah menggandengkan 
shalat dengan sabar. 


Orang-orang beriman harus melaksankan tiga hal: 
shalat, zakat dan sabar. Sebab kemaslahatan orang- 
orang beriman, baik kemaslahatan dirinya sendiri 
maupun dalam memberikan kemaslahatan kepada orang 
lain, tidak akan terwujud kecuali dengan yang tiga itu. 
Apabila bencana dan cobaan itu bertambah besar, maka 
ketiganya sangat dibutuhkan. 


Kemaslahatan dan agamanya tidak akan tegak tanpa 
pemaaf dan sabar. Karena itu tidak heran bila semua 
manusia saling puji-memuji dengan sifat murah hati, 
pemaaf (al-karam) dan sifat berani (asy-syaja'ah) 
(sabar termasuk sifat berani). Bahkan sifat itu paling 
banyak jadi pujian para penyair dalam syair-syair 
(puisi) mereka. Sebaliknya manusia sangat mencela 
sifat kikir dan penakut. 


147 


HAL-HAL YANG DISEPAKATI MANUSIA 
BERAKAL 


Hal-hal yang disepakati manusia berakal 
(cendekiawan) tentu hal yang benar (hak). Contohnya, 
mereka sepakat dalam memuji sifat jujur dan adil, 
mencela sifat dusta serta dzalim. 


Pernah suatu ketika, beberapa orang Arab dusun 
meminta-minta kepada Rasulullah Saw sampai mereka 
mendesak beliau pada suatu pohon berduri sehingga 
serban beliau tersangkut padanya. Lalu beliau menoleh 
kepada mereka dan berkata: 


pu Ba ga Ba sa date Sa Gl l oda ra galg 
haas Yy Gla Ya Waa igand Y 


"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
seandainya aku punya binatang ternak sebanyak pohon 
berduri ini, tentu aku bagikan pada kamu, kemudian 
kamu tidak menganggap aku seorang yang kikir dan 
tidak pula seorang yang penakut dan pendusta.” 


Tetapi hal itu bermacam-macam sesuai dengan 
beragamnya tujuan dan sifat. Sesungguhnya amal 
perbuatan bergantung pada niat. Dan setiap orang hanya 
memperoleh apa yang ia niatkan. Al-Qur'an dan As- 
Sunnah datang mengecam sifat kikir dan pengecut, 
memuji sifat berani dan pemaaf di jalan Allah. Nabi 
Saw bersabda: 


148 


JB oma ala a 
"Paling jelek sifat seseorang adalah kikir-rakus, 


banyak keluh kesah dan sifat pengecut yang mencabut 
(dari taat dan keberanian). ” (H.R. Ahmad) 


Sabda beliau yang lain: 
Jab ay Gi a Siolu na 
S Jl oa ggal ela sig: Ja 
"Siapa pemimpin kamu hai Bani Salamah?” Mereka 
menjawab: “Al-Jadd Ibnu Qais. Tapi kami kira dia 
kikir.” Maka sabda beliau: “Penyakit apakah yang 
lebih berbahaya dari sifat kikir?” (H.R. Al-Bukhari) 
Dalam riwayat lain Nabi Saw bersabda: 
ya a a a Sa a E Y eall O) 
JI” 
"Sesungguhnya pemimpin itu bukanlah seorang 
yang kikir”... 


Dalam hadits Ash-Shahih, terdapat perkataan Jabir 
bin Abdullah kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq — semoga 
Allah ridha kepada mereka: 


Gi ra Hui Lal” 193 JA rae Ie OI Lala alas GI La 
Sl epa gga eld 


149 


"Kamu kadang suka memberi kepadaku, dan 
terkadang kikir kepadaku." Maka dia menjawab: "Kamu 


bilang terkadang aku kikir kepadamu? Penyakit apakah 
yang lebih berbahaya lagi daripada sifat kikir?” 


Jadi, kikir dianggap penyakit yang paling berbahaya. 
Dalam Shahih Muslim ada riwayat di mana 


Sulaiman bin Rabi'ah bercerita: Umar — semoga Allah 
ridha kepadanya — bercerita: 


Sal spa at Ag dad Jgn) h radā palang dale aÑ As ll ad 
Cual g gigle ol og iab Pela ol on oga agil a agia 

"Suatu ketika Nabi Saw membagikan suatu harta, 
lalu aku berkata: “Hai Rasulullah, demi Allah ada 


orang lain dari mereka ini yang lebih berhak 
menerimanya.” Beliau menjawab: Sesungguhnya 


mereka ini meminta-minta kepadaku dengan kasar, 
atau (kalau tidak diberi) mereka akan menganggap aku 
kikir. Padahal aku bukan orang kikir. ” (H.R. Muslim). 


Dalam riwayat lain Nabi Saw bersabda: 
Sa ja pa Yg ee a gokas Y Ulua igilo 
idola UL : Lemmi ya pig Lagi I gu Cal Una NI 
pe SS er a Jang dan 


150 


"Mereka minta kepadaku suatu permintaan yang 
tidak pantas. Jika mereka tidak aku beri, mereka 
berkata: “dia kikir!” Sesungguhnya mereka memberi 


pilihan kepadaku dua hal yang sama-sama tidak 
disukai, yang mereka tidak akan meninggalkan salah 
satunya: permintaan yang kasar, atau menganggap 
(aku) kikir. Anggapan kikir adalah hal yang lebih 
serius (jelek). Maka aku tolak hal yang lebih serius 
Gelek) itu, yaitu dengan memberi kepada mereka.” 


MACAM-MACAM KIKIR (BAKHIL) 


Kikir (bakhil) adalah satu jenis (sifat) yang di 
bawahnya ada bermacam-macam lagi. Ada yang dosa 
besar, ada yang bukan dosa besar. Allah berfirman: 


sdh eH hd ga dlas ca al aali La gn adl yeuse Yg 
dala! agi di Ila Lo SD latin ag) pi 


"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil 


dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 
karunia-Nya menyangka, kebakhilan itu baik bagi 
mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. 
Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 
kelak di lehernya di hari kiamat... ” (Q.S.3:180). 


151 


A ag belon ad lag Eri dos IgE petis Yg AA an, 
ag lg aiall kei ag ri Ma, 
Wies ULE ya a Y a ua a Lg Jaa a 

Jl ja Sa Sa (KD a 


"Sembahlah Allah dan jangan kamu 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan 
berbuat baiklah kepada ibu bapa....” (sampai kepada 
firman-Nya). 


3) 


Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang sombong dan membangga-banggakan 
diri... ”... 

(Yaitu) orang-orang bakhil, dan menyuruh orang 
lain berbuat bakhil, dan menyembunyikan karunia 
Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan 
Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir 
(terhadap nikmat Allah) siksa yang menghinakan.” 
(Q.S.4:36-37). 


Yg Al gau pag ALUL la pa ei VI SE agia Ji Si a Lag 
Otua lS ț aag Y giin Yy lu ț aag Y Lall oit 
"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk 
diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan 


karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan 


152 


malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka 
melainkan dengan rasa enggan. ” (Q.S.9:54). 


Kala jagasela(V Dungad yaa ag P A | gls Laa cya aalit Loli 
bgs Leg gang LI Ija Lab da ag Aa Sela a 
VW 


"Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 
sebagian dari karunia-Nya, mereka bakhil dengan 
karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah 
orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). 
"Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati 


mereka sampai kepada waktu mereka menemui 
Allah...” (O.S.9:76-77). 


dua ye Joran Laila Jamu (yag 


”... dan siapa yang bakhil, sesungguhnya dia 


hanyalah bakhil terhadap dirinya sendiri... 
(O.S.47:38). 


a yee yaa e—a OS p— om t heyhat Ja 
(Vogel ogatasi 


"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 


(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang- 
orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong 
dengan) barang-barang yang berguna.” (Q.S.107:4-7). 


153 


cal Jl gai Kal at oLa lg IS a in a add! Lealts 
Yg iaag a SI Comal AI Jerat Ce Hyang Folk 
25 J3 Lele ses Aga aa pad yui ALI Jasa a add 
Law (ai pit La | pa Segar iga 

(TONo HE in Le ag 


”... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan 
perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, 
maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka 
akan mendapat) siksa pedih. 


“Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka 


jahannam, lalu diseterikakan dengannya dahi mereka, 
lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) 
kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan sekarang 
(akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (0.S.9:34- 
35). 

Dan banyak ayat Al-Qur'an lain, yang menyuruh 
agar suka memberi, dan mencela orang yang tak mau 
melakukannya. Semua ayat itu mencela sifat bakhil 
(kikir). 


SIFAT PENGECUT (JUBN) 


Juga banyak ayat yang mencela sifat pengecut 
(jubn), seperti firman Allah: 


154 


eLs aas ia Jl (jæi gi Jaa La pa YI opa diag agan ag 


(Yadi aing aiga ol glag aU iya ais 


“Siapa yang membelakangi mereka (mundur) di 


waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau 
hendak meng-gabungkan diri dengan pasukan lain, 
maka sesungguhnya orang itu kembali dengan 
membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah 
neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat 
kembalinya. ” (Q.S.8:16) 


(OV)I gesa aag Aall gtg Dg Sa aî bæla gta 
"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah 


dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya mereka 
termasuk golonganmu; padahal mereka bukan dari 
golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat 
takut. 

Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan 
atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) 


niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat- 
cepatnya. ” (Q.S.9:56-57). 


la Edy iana hyp dyo VaLa byge ady Yg Igal edl Jya 
Oe dale iial yda Ll aa oya aD a oidi ciy Jea 
(Yeg Hata Dal 


155 


” . Maka bila diturunkan suatu surat yang jelas 
maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) 
perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di 
dalam hatinya memandang kepadamu seperti 
pandangan orang yang pingsan karena takut mati...” 
(O.S.47:20). 


Sa a da a sat Pa aed Id and! HS di 
gd AAN ir Sa SA Sa a Ja Sa Gu Lala 
Kanya dai Al tnya Ya Jali Uda cai pd ga sål 

(YY) gala Yg Si Erat a a Jala aa plus J3 


"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 
dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari 
berperang), dirikan shalat dan tunaikan zakat!” Setelah 
diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba 
sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada 
manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, 
bahkan lebih daripada itu takutnya. Mereka berkata: 
"Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang 
kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan 
(kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada 
beberapa waktu lagi?” Katakanlah: "Kesenangan di 
dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik 


untuk orang-orang bertakwa, dan kamu tidak akan 
dianiaya sedikit pun.” (O.S.4:77) 


156 


Dorongan berjihad dan celaan terhadap orang yang 
enggan melakukannya dalam Al-Qur'an, semuanya 
merupakan celaan terhadap sifat pengecut (jubn). 


TIDAK SEMPURNA KEBAIKAN BANI ADAM 
TANPA SIFAT BERANI DAN MURAH HATI 


Karena kebaikan bani adam (manusia) dalam agama 
dan dunia tidak sempurna tanpa sifat berani dan murah 
hati, maka Allah menjelaskan, siapa yang berpaling 
dari-Nya dengan meninggalkan jihad dengan dirinya, 
Allah akan menggantikannya dengan orang lain yang 
mau melakukannya. Dan siapa yang berpaling daripada- 
Nya dalam menginfakkan hartanya, maka Dia juga akan 
menggantikanya dengan orang lain yang mau 
melakukannya. Dia berfirman: 


A ASA Ja a a a a eS La a Leola 
as a adal supel! glue La AI oya a Ba a a 
Yg ayat Laga Jang Lagi halie emia Ia YAA DI 
(TAi sri JS Se eg a 

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya 


bila dikatakan kepada kamu: "Berangkatlah (untuk 


berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan 
kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di 


157 


akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini 
(dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanya 
sedikit. 


"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, 
niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa pedih dan 
digantinya (kamu) dengan kaum lain, dan kamu tidak 
akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit 
pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
(0.5.9:38-39). 


Jiran yag Jan ya pu A Jurus a Pa gen a sila 
Lagd Joies IIS lg el aall dig il aUl g daui ya Ja Laila 
(YAN at gE Y ai aE yat 


"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk 


menafkahkan (kartamu) pada jalan Allah. Maka di 
antara kamu ada orang kikir, dan siapa yang kikir 
sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya 
sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya, sedangkan 
kamulah orang-orang yang sangat membu-tuhkan 
(kepada-Nya), dan jika kamu berpaling niscaya Dia 
akan mengganti (kamu) dengan kaum lain, dan mereka 
tidak akan seperti kamu (ini).” (O.S.47:38). 


Karena sifat berani dan murah hati di jalan Allah- 
lah, Dia memberi kelebihan kepada orang-orang 
mukmin dahulu. Allah berfirman: 


158 


oa ia ya laci Ag all La oa Hail iya aa e iia 3 Y 
Dylai Le allig piul) al eg Aa lalag da iya | msi yea 
Oa 


1! 


Tidak sama di antara kamu orang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum 
penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya 
daripada orang-orang yang menafkahkan (kartanya) 
dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada 
masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik... ” 
(O.S.57:10). 


Allah menyebut dan memuji orang yang berjihad 
dengan jiwa dan harta di jalan-Nya, sebagai sifat berani 
(asy-syaja'ah) dan murah hati (as-samahah) dalam taat 
kepada-Nya. Allah berfirman: 

Sea pa allg al odb pie a cde ilda iia ya AH 

”.. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit 
dapat mengalahkan golongan banyak dengan izin 


Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S.2:249). 


dat ir MI ua a da Gu Nah a a heth 
Sua a ea lge L Yg Un A a aan 


159 


Hai orang-orang beriman, bila kamu memerangi 


pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan 
sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 
beruntung. 


"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
jangan kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan 
kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan 


bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar.” (O.S.8:45-46). 


SIFAT BERANI ADALAH KEKUATAN HATI 


Sifat berani (asy-syaja'ah) bukan kekuatan badan. 
Ada orang kuat badannya tapi hatinya lemah. Ia 
hanyalah merupakan kekuatan dan keteguhan hati. 
Sesungguhnya perang itu, kaitannya adalah dengan 
kekuatan maupun perbuatan badan, dengan kekuatan 
hati serta pengetahuannya tentang perang itu. 


Yang terpuji dari keduanya, yang berdasarkan ilmu 
pengetahuan. Bukan secara serampangan dan membabi 
buta.tanpa mempergunakan pikiran dan pertimbangan, 
dan tidak dapat membedakan antara yang terpuji dan 
tercela. 


Karena itu, orang kuat yang hebat adalah yang dapat 
menguasai nafsu (diri)-nya ketika marah sehingga ia 
berbuat baik dan pantas. Sedangkan yang tidak mampu 


160 


menguasai nafsu (dirinya ketika marah, bukan 
pemberani dan bukan pula orang hebat. 


SABAR ADA DUA 


Sabar ada dua: sabar ketika marah, dan sabar 
sewaktu ada musibah, seperti dikatakan oleh Al-Hasan 
— semoga Allah memberi rahmat kepadanya: 


dual 


an 


"Seseroang tiada meneguk tegukan yang lebih besar 
daripada tegukan sifat hilim (al-hilm) ketika marah dan 
tegukan sifat sabar ketika ada musibah.” 


Karena, dasar dari hal itu adalah sabar terhadap 
sesuatu yang menyakiti. Pemberani hebat justru orang 
yang sabar terhadap sesuatu yang menyakiti. 


Sesuatu yang menyakiti — jika berupa sesuatu yang 
bisa ditolak — dapat membangkitkan amarah. Dan jika 
berupa sesuatu yang tak bisa ditolak dapat 
menimbulkan kesedihan dan kesusahan. Muka jadi 
merah padam waktu marah karena darah naik ketika 
merasa mampu, dan pucat saat susah (takut) karena 
rendahnya tekanan darah pada saat merasa tidak 
mampu. 


161 


Dalam hubungan ini, dalam hadits shahih yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud — semoga 
Allah ridha kepada nya — nabi bersabda: 

A ad JB AS ds Y SI Dl A aa 393 Sa La 
Le: JB SG a dad ya pa ad II Jari Ga yu ceng 
Sewa de daa Alas gil gA ie pall ot 

"Apakah ragub itu menurut kamu?” Para sahabat 

menjawab: "Raqub ialah orang yang tak punya anak.” 


Nabi bersabda: “Itu bukan ragub. Ragub ialah 
seseorang yang tidak dapat memberikan sesuatu 
(kasab) untuk anaknya.” Lalu beliau bertanya lagi: 
“Apakah shura'ah itu menurut kamu?” Kami jawab: 
"Ialah orang yang tidak dapat dibanting oleh orang 


lain. Lalu Nabi bersabda: "Bukan itu. Shura'ah adalah 
orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah.” 
(H.R. Muslim dalam kitab Shahihnya). 


Kemudian Allah menyebutkan sesuatu yang 
berkaitan dengan sabar saat ada musibah dan sabar 
waktu marah. Allah berfirman: 


Sab kat! 9 pai Jia a Sa pang agl oa spriin Engla 
dal US AA LJ La iaa Sali S oA Opala) ping 


0D yg, 


162 


”.. Dan berikanlah berita gembira kepada orang- 
orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang bila 
ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Innaa lillaahi 


wa inaa ilaihi raaji'uun” (sesungguhnya kami adalah 
milik Allah, dan kepada-Nyalah kami kembali).” 
(O.S.2:155-156). 


Yang berkaitan dengan marah Allah berfirman: 
(YO aulac dan 95 Y| Lalal Laa Tayo (ol YI Lelab Leg 


“Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan 


kepada orang-orang yang sabar, dan tidak 
dianugerhkan melainkan kepada orang-orang yang 
mempunyai keberuntungan besar. ” (Q.S.41:35). 


Penyatuan antara sabar ketika. ada musibah dengan 
sabar waktu marah merupakan bandingan penyatuan 
antara sabar di kala ada musibah dengan sabar saat 
mendapat kenikmatan. Allah berfirman: 


AK ar Sea A A Lai id Lang Lia lw! B3 g 

ra a a Su a ga a ol pd Lag slah OB) 

paly i piia pgd Lial aa yg ag a SA Da 
(aa 


”Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu 
rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami 


163 


cabut daripadanya, pastilah dia jadi putus asa, lagi 
tidak berterima kasih. 


"Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan 
sesudah bencana menimpanya, niscaya dia akan 
berkata: “Telah hilang bencana-bencana itu daripada” 


Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali 
orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan 
mengerjakan amal-amal salih; mereka itu beroleh 
ampunan dan pahala besar.” (O.S.11:9-11). 


J o Y aly eSLi Les lga pa Yg ALS La ole lgt W 
(YY) yga Jia 


"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu 
jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari 
kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira (yang 
menyebahkan kesombongan) terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu... "(0.S.57:23). 


Dengan sifat tersebut ka'ab bin Zuhir memberi sifat 
pada sahabat-sahabat muhajirin — semoga Allah ridha 
kepada mereka — dalam sebuah syairnya: 


Jal WS Lanjlawa Iguwalg Lagh per adli IS ogai Y 


"Apabila — pedang-pedang mereka mengena 
(menundukkan) musuh, mereka tidak gembira 
(sombong). Juga mereka tidak mengeluh kalau mereka 
yang dikena. 


164 








Juga dalam memberikan sifat kepada para sahabat 
Anshar — semoga Allah ridha kepada mereka — Hassan 
bin Tsabit mengatakan sebuah syair: 


ela Yy ag> Wa lglg agac ia lloi as of pa Y 


Mereka tidak bangga (sombong) bila memperoleh 
kemenagan dari musuh. Juga mereka tidak mengeluh 
jika men-derita kekalahan. 


Sebagian orang Arab, dalam melukiskan sifat Nabi 
Muhammad Saw, berkata: 
pe Mi alas lan MS dis 
Beliau menang, tapi tidak jadi sombong; dan beliau 
kalah tapi tidak gelisah dan sedih. 


Sementara setan selalu menggoda menusia — dalam 
dua keadaan tersebut — agar hati mereka, suara dan 
tangannya melanggar ketentuan, Nabi Saw melarang 
yang demikian itu. Ketika beliau menangis waktu 
melihat Ibrahim, putranya sedang dalam naza' (akan 
meninggal dunia), ada sahabat beliau betanya kepada 
beliau: “Mengapa engkau sendiri menangis, padahal 


engkau melarang menangis?” Lalu beliau jawab: 

sad yag anda gpl ioni ie Liga taja riaa] cigo ge cugi La 

gye eleg oga Gig agd ahal iaaa aie Sg yllari 
daaa 


165 


"Yang kularang hanya dua bunyi bodoh yang tidak 
baik: suatu bunyi ketika mendapat kenikmatan: 
permainan yang dapat melalaikan (lahw dan Ia'ib) dan 
seruling setan, dan bunyi sewaktu tertimpa musibah: 
memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek kantong baju 
dan meratap seperti ratapan orang jahiliyah. ” (H.R. 
Al-Bukhari). 


Jadi beliau anggap sama kedua bunyi atau suara itu. 
Adapun larangan beliau terhadap suara atau bunyi 
seperti itu di kala ada musibah tedapat dalam beberapa 
hadits: 

Adalat gge leag gall gig agaa alal gya Lia jad) 

(Nabi Saw bersabda): "Bukan termasuk golongan 


kita bagi yang suka  memukul-mukul pipi, 
menyobeknyobek kantong baju dan meratap dengan 
ratapan jahiliyah.” (H.R. Al-Bukhari). 


ABLANN AAA Uya nya Ul 


“Aku bebas dari (dosa) perempuan yang mencabut- 
cabut rambutnya, meratap dan menyobek-nyobek 
baju.” (H.R. Al-Bukhari). 


Kama al Tia ag dg Led Tahan Yg edl gaa ode Aaja Y abl o 
Adila SI EAT 


"Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena 
cucuran air mata dan sedihnya hati, tapi Dia akan 


166 


menyiksa karena ini (beliau sambil menunjuk pada 
mulutnya) atau Dia mengampuni.” (H.R. Al-Bukhari). 


TA Las Kanan dala dale ai ya 
"Siapa (mayyit) yang diratapai, maka ia akan 
disiksa kakarena ratapan itu.” (H.R. Al-Bukhari). 


Dalam baiat, beliau mensyaratkan terhadap kaum 
wanita yaitu mereka tidak meratap. 


ce Y oi 

Beliau juga bersabda: 
Ga ya Lega Lela aga udi Ugal Lega Jab oa Gal II RU ol 
Ola ya Sung 


"Sesungguhnya perempuan yang meratap bila tidak 
tobat, nanti pada hari kiamat ia akan diberi pakaian 
dari karat pedang dan pakaian dari aspal.” (H.R. 
Muslim). 


Nabi Saw melukiskan dua bunyi atau suara bodoh 
yang tidak baik, yang menyebabkan keterlaluan dalam 
bergembira sehingga seseorang bisa sombong 
karenanya,. dan suara atau bunyi yang bisa membuat 
susah dan sedih yang mendalam, lalu seseorang selalu 
berkeluh-kesah. 


Adapun suara-suara yang membangkitkan marah 
karena Allah, seperti suara yang diucapkan ketika jihad 
(perang) yang berupa syair-syair (puisi) yang 


167 


dinyanyikan, tidak disertai instrumen (alat-alat). Juga 
bunyi-bunyian kegembiraan, beliau memberi 
kemurahan hukum (membolehkan), seperti pernah 
terjadi pada masa Rasulullah; memainkan rebana atau 
gendang pada acara pernikahan dan suara-suara 
kegembiraan oleh perempuan dan anak-anak. 

Umumnya syair-syair yang dinyanyikan untuk mem- 
bangkitkan semangat termasuk ke dalam jenis yang 
empat ini: syair nostalagia, syari pembangkit semangat, 
keberanian dan termasuk untuk ejekan, syair duka, dan 
syair sukaria karena mendapat kenikmatan, seperti syair 
puji-pujian. 

Kebiasaan para penyair mengikuti orang-orang yang 
sesat. Allah berfirman: 


(YY gg Y La gl gas ICTY gan No JJ g2 eei SS) a 


Tidakkah kamu melihat bahwa mereka mengembara 
di tiap-tiap lembah, (seperti suka mempermainkan kata- 
kata dan tidak punya tujuan baik dan pendirian).” Dan 
bahwa mereka suka mengatakan apa yang mereka 
sendiri tidak mengerjakan (nya)?” (Q.S.26: 225-226 


Dan Allah memberitahukan, kebanyakan penayair 
diikuti oleh orang sesat (orang yang mengikuti hawa 
nafsunya tanpa ilmu). Dan ini suatu kesesatan, berbeda 
dengan orang yang mendapat petunjuk. Orang sesat 


168 


tidak mengetahui kemaslahatannya. Tidak seperti orang 
yang mendapat petunjuk. 


Allah berfirman: 
(sgi Lag ea Jala La a a sreg 


"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu 
(Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. (Q.S.53: 
1-2). 

Karena itu Rasulullah Saw bersabda: 

Gan A ga a a Dg A ri 


Pegang teguhlah sunnah (tradisi)-ku dan sunnah 
khalifah-khalifah (penerus) yang mengikuti jalan lurus 
dan mendapat petunjuk sesudah aku.” (H.R. Ibnu 
Majah). 

Karenanya Anda mendapati mereka memuji sifat 
berani dan murah hati, karena tanpa kedua sifat itu, 
akan tercela secara mutlak. Dengan keduanya bakal 
dicapai maksud-maksud jiwa secara mutlak. Tapi 
kesudahan baik (di akhirat) adalah bagi orang-orang 
yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa hanya 
mendapat kesudahan (kesenangan) sementara (di dunia) 
saja, bukan mendapat al-'aqibah. Al- 'agibah, umumnya 
dimaksudkan, kesudahan yang baik di akhirat, tapi bisa 
juga mencakup: kesudahan yang baik di dunia. Seperti 


169 


firman Allah ketika menceritakan kisah Nabi Nuh As 
dan keselamatan dengan perahunya: 


(Sec ajg elea a dal leg Sale AlE yag Lia Alus dana Tab 
aig Ls SI l~g t| alas sa SS EA Jaaad Gala Lia pagu ai 
(LANKAL LALI jl pala IS JB ye Aga Yg Soi galas 


Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat 


sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan 
atas umat-umat (beriman) dari orang-orang yang 
bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri 
kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), 
kemudian mereka akan ditimpa adzab pedih dari 
Kami.” 


Sampai pada firman-Nya: ”....Maka bersabarlah. 
Sesungguhnya kesudahan yang baik (al-“agibah) adalah 
bagi orang-orang yang bertakwa.” (O.S.11:48-49). 


AMI 193319 le Pa La ie dala Ig ela pal SG a 
(Aoi oa UI UI Igeletg 
”.. Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia 
seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertak- 


walah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa.” (O.S.2:194). 


170 


PUJIAN ALLAH  MEMPERBAGUS, DAN 
CELAANNYA MEMPERBURUK 

Sesungguhnya Allah adalah dzat yang pujian- Nya 
memperbagus, dan celaan-Nya memperburuk. Karena 
itu, ketika ada seorang Bani Tamim berkata kepada 
Nabi Saw: "Sesungguhnya pujianku memperbagus dan 
celaanku memperburuk,” Nabi menjawab: "Itu adalah 
Allah.” 

Allah memuji sifat berani dan murah hati di jalan- 
Nya, seperti diisyaratkan hadits dalam kitab Ash-Shahih 
dari Abu Musa Al-Asy'ari — semoga Allah ridha 
kepadanya — yang bercerita: 


isas Plig ielai jl Joy 1 alang date ALI pho Jgut hd 
AI al gan JAS ya Ji Tali Juna Do MSI yatim a, Sa, 
ai Janu 2 gga Llall a 

"Rasulullah pernah ditanya: “Ada seseorang 


berperang penuh semangat dan keberanian, dan ada 
lagi seseorang berperang dengan riya” maka mana 
yang berada di jalan Allah?” Beliau jawab: “Siapa 
berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah-lah 
yang paling tinggi, maka dialah yang di jalan Allah.” 
(H.R. Ibnu Majah). 


Dan Allah befirman: 


Al AL pal 0g ng Kia 333 Y jim a, 


171 


"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah 
(ganggunan-gangguan terhadap agama dan umat 
Islam) dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah 
(merdeka beragama)...” (0.S.8:39). 


Itulah maksud Allah dalam menciptakan makhluk- 
Nya. Seperti firman-Nya: 


(OM Osama VI GMN adl oil Lag 


"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 


35 


melainkan supaya mereka  menyembah-Ku. 
(O.S.51:56). 


SIKAP MANUSIA DI DEPAN SIFAT BERANI 
DAN BAIK HATI 


Amal salih adalah amal perbuatan yang terpuji di sisi 
Allah, 1a kekal bagi pelakunya dan Allah 
menjadikannya bermanfaat. Dalam kaitan ini, manusia 
dibagi dalam empat golongan: 

Pertama: orang beramal karena Allah dengan penuh 
keberanian dan baik hati. Mereka ini berhak 
sepenuhnya masuk surga. 


Kedua: orang beramal bukan karena Allah dengan 
penuh keberanian dan baik hati. Mereka hanya 
memperoleh manfaat di dunia, di akhirat nanti tidak 
beroleh apa-apa. | 


172 


Ketiga: orang beramal karena Allah tapi tidak 
dengan keberanian dan sifat baik hati. Pada mereka 
terdapat sifat munafik dan tipis imannya. 


Keempat: orang beramal bukan karena Allah, tanpa 
punya sifat berani dan baik hati. Mereka tidak 
mendapat bagian yang baik di dunia maupun di akhirat. 


Umumnya orang beriman butuh akhlak dan amal 
perbuatan baik, terutama pada saat ada cobaan dan 
bencana.Mereka ingin jiwa mereka baik manakala ada 
yang menghendaki ia terjerumus ke dalam bencana itu. 
Juga mereka harus menyuruh orang lain kepada 
kebaikan dan mencegah dari yang buruk sesuai dengan 
kemampuan mereka. Tugas ini sulit, kecuali bagi orang 
yang diberi kemudahan oleh Allah, karena Allah 
memang menyuruh orang-orang beriman supaya 
beriman (yang baik) dan beramal salih, dan Dia juga 
menyuruh berdakwah dan berjihad di tengah-tengah 
manusia. 


Mereka adalah seperti apa yang difirmankan Allah: 
A melia Ke aje ggal a ol apai ya AMI Oo maid g 
id! ee Logo Hg ai lazai g sk Sl Ig3lo 2 Mad! MARA 

(tiga Yl Lale Al, 


” Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang 
menolong (agama)-Nya. Allah benar-benar Maha Kuat 


173 


lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika 
Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi 
niscaya mereka mendirikan sembahyang (shalat, 
menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan 
mencegah dari perbuatan munkar; dan kepada Allah- 
lah kembali segala sesuatu. (Q.S.22:40-41). 


(0l Yi Aa PRI Load alwi A Iya pad, kalap paii] GI 


"Sesungguhnya Kami menolong Rasul-rasul Kami 
dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan 
pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). ” 
(Q.S.40.51). 


"Allah telah menetapkan: “Aku dan Rasul-rasul-Ku 


pasti menang. “Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi 
Maha Perkasa. ” (Q.S.58:21). 


OVa agl Gaia olg 


”Dan sesungguhnya tentara Kami (yaitu rasul 
beserta para pengikutnya) itulah yang pasti menang. ” 
(O.S.37:173). 


174 





MEMBUAT-BUAT ALASAN (UZUR) KARENA 
TAKUT PADA COBAAN 


Ber-amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan 
Allah tak lepas dari ujian dan cobaan yang dapat 
menghadapkan sesorang pada fitnah (bencana), maka 
terdapatlah di kalangan manusia orang yang suka 
membuat-buat alasan (uzur) untuk tidak melaksanakan 
kewajiban itu karena ingin mencari keselamatan dari 
bencana (risiko) itu. Allah berfirman tentang orang- 
orang munafik: 


Dadan Kita! SG II Ja JASA 


"Di antara mereka ada yang berkata: Berilah saya 


keizinan (tidak pergi berperang) dan jangan kamu 
jadikan saya terjerumus ke dalam fi thah. megan 
bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah... 
(Q.S.9:49). 


Para ulama tafsir menyebutkan, ayat tersebut turun 
ketika Nabi Saw menyuruh Al-Jadd bin Qais bersiap- 
siap perang dengan orang-orang Romawi. Dan aku 
yakin bahwa Nabi Saw bertanya kepadanya: 
ya daaa dg Sa a ag 

"Apakah kamu mau menjaga wanita bani Ashjar? '' 
Dia (Ibnu Oais) menjawab: “Aku seorang yang tidak 


175 


tahan pada orang perempuan Dan aku takut dikena 
Jitnah (cobaan) dengan perempuan ----- Maka berilah 
aku izin (tidak ikut berperang) dan Janganlah kamu 
menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah.” 


Al-Jadd inilah orang yang tidak ikut pada Baiatur 
Ridhwan di bawah pohon, dia sembunyi di balik seekor 
unta merah. Maka ada hadits yang berkait dengan 
peristiwa tersebut: 


a Je Ga YI A paka pagi 


Semua mereka diampuni kecuali orang yang punya 
unta merah (Al-Jadd).” 


Terhadap peristiwa ini, Allah lalu menurunkan ayat 
di atas. 

Maksudnya: dia (4I-Jadd) mencari jaminan agar dia 
terhindar dari fitnah (cobaan) orang perempuan. Dia 
harus menjauh dari sesuatu yang dilarang dan melawan 
nafsunya dari larangan itu, karena bila terjerumus dia 
mendapat siksa atau berdosa. Sebab, orang yang 
melihat rupa cantik dan ia sangat tertarik, jika ia tidak 
dapat menikmatinya — karena diharamkan oleh Allah 
atau Rasul-Nya, atau memang tidak kuasa — hatinya 
bakal tersiksa. Jika kuasa, lalu melakukan hal terlarang 
itu, celakalah! Seperti mengobati orang perempuan pun, 
ada cobaannya. 


176 








Demikian maksud firman Allah: “dan janganlah 


kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah.” 
Maka Allah lantas berfirman: Ketahuilah, bahwa 


mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.” Maksudnya: 
sesungguhnya berpalingnya dia dan takutnya dari 
kewajiban jihad, kelemahan iman serta hatinya yang 
salut yang membujuk dia tidak ikut berjihad, adalah 
suatu fitnah besar. 

Maka bagaimana bisa, ia ingin menghindarkan diri 
dari fitnah kecil — yang belum tentu menimpanya — 
dengan menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah besar 
yang mesti menimpanya? 

Allah berfirman: 


dB SA Su Kia 9 Y jim aj, 


"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada 
fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah 
belaka... ” (Q.S.2:193). 


Siapa yang tidak mau melakukan perang yang 
diperintahkan oleh Allah supaya tidak ada fitnah lagi, ia 
berarti telah terjerumus ke dalam fitnah, karena hatinya 
penuh keragu-raguan dan penyakit. 


177 


DALAM AMAR MA'RUF MANUSIA TERBAGI 
DUA 


Pembagian itu ialah: 


Pertama: mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi 
munkar dan berperang karena ingin meniadakan fitnah 
yang mereka sangka. Perbuatan ini merupakan ujian 
sangat besar, seperti mereka berperang melawan fitnah- 
fitnah yang meruyak di tengah umat, misal fitnah 
orang-orang khawarij. 


Kedua: mereka yang tidak mau beramar ma'ruf nahi 
munkar dan tidak pula berperang, yang dengan perang 
itu agama (Islam) itu hanya untuk Allah dan kalimat 
Allah menjadi yang paling tinggi. Mereka tinggalkan 
itu agar mereka tidak mendapat fitnah, padahal mereka 
telah terjerumus ke dalam fitnah (yang lebih besar). 
Fitnah yang disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubat 
(9) mencakup pula fitnah oleh rupa cantik, karena 
sesungguhnya ia menjadi sebab turunnya ayat itu. 


Begitulah keadaan sebagian orang Islam. Mereka 
tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan 
jihad yang di wajibkan kepada mereka — kewajiban 
beragama (Islam) semata-mata bagi Allah, dan kalimat- 
Nya menjadi yang paling tinggi — karena takut 
mendapat fitnah dengan keinginan nafsu. Padahal 
sebenarnya mereka telah terbenam ke dalam fitnah yang 


178 


lebih besar lagi daripada fitnah yang mereka kira dapat 
terhindar daripadanya. 


Kewajiban mereka hanya melaksankan amar ma ruf 
nahi munkar dan meninggalkan hal terlarang. 
Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan 
adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena diri 
mereka tidak menyetujui mereka kecuali mengerjakan 
kedua-duanya atau meninggalkan kedua-duanya, seperti 
kebanyakan orang yang suka kekuasaan, harta atau 
nafsu-nafsu sesat. Apabila mereka melaksanakan 
kewajiban amar ka'ruf nahi munkar, jihad, kekuasaan 
dan lain-lain, tidak bisa tidak mereka harus pula 
mengerjakan hal terlarang. Maka yang wajib atas 
mereka ketika itu, memperhatikan salah satu yang lebih 
kuat. Jika yang diperintahkan lebih besar pahalanya 
daripada meninggalkan yang dilarang, maka yang 
diperintahkan tidak boleh ditinggalkan, karena 
dikhawatirkan ada mafsadat yang lebih buruk 
menyertainya. Jika meninggalkan yang dilalaikan 
dengan lebih besar pahalanya, maka ini tidak boleh 
dilalaikan dengan mengharapkan pahala mengerjakan 
perbuatan wajib, yang di dalamnya becampur hal baik 
dan buruk. 


179 


SETIAP MANUSIA HARUS TERLIBAT DALAM 
AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR 


Setiap manusia di muka bumi wajib melaksanakan 
amar maruf nahi munkar, dan juga harus disuruh 
kepada yang ma'ruf dan dicegah dari yang munkar. 
Bahkan sekalipun ia. sendirian, ia masih harus 
melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap dirinya 
sendiri. Dalam hubungan ini Allah berfirman: 


p gud Ls 3 Lay ai ol! 


”....Seungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 
kejahatan...” (G.S.12.53). 


Sesungguhnya menyuruh (amar) ialah menuntut dan 
mengingini agar berbuat. Sedangkan melarang (nahy) 
menuntut dan mengingini agar tidak berbuat. 


MASYARAKAT 


Setiap orang hidup mesti punya kehendak dan 
keinginan dalam dirinya, yang karenanya ia ingin 
mengerjakan sendiri, dan kalau mungkin ia juga ingin 
orang lain mengerjakan. Karena sesungguhnya manusia 
adalah makhluk hidup yang bergerak dengan 
kehendaknya, dan ia tidak bisa hidup tanpa saling 
berhubungan dan berkumpul. 


180 


MENGANGKAT PEMIMPIN 


Bila ada dua orang, atau lebih, bekumpul dan 
berhimpun maka di antara mereka harus ada yang 
menyuruh dengan suatu hal dan mencegah dari suatu 
hal. Sehubungan ini, paling sedikit jamaah dalam shalat 
terdiri dari dua orang, sebagaimana dikatakan: Dua 


orang atau lebih adalah suatu jamaah.” Tapi setelah 
yang demikian itu bisa dianggap persekutuan dalam 
shalat, maka sahlah persekutuan (jamaah) itu dengan 
dua orang; yang satu jadi imam, dan lainnya makmum. 
Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Malik bin Al- 
Huwairats dan temannya — semoga Allah ridha kepada 
keduanya: 


len ura La Bala Weall iyaa lil 
"Apabila waktu shalat telah masuk, maka adzanlah 
dan igamatlah, dan hendaklah salah satu kalian yang 


paling tua menjadi imam (dalam shalat.” (H.R. 
Muslim). 


Dalam hal kemampuan giraat, keduanya hampir 
sama. 


Adapun dalam hal umum, terdapat hadits di mana 
Rasulullah Saw besabda: 


anaal agale baya Y) pius Z giga BO Jan Y 


181 


"Tidak boleh bagi tiga orang yang berada dalam 
perjalanan melainkan mereka mengangkat salah 
seorang di antara mereka sebagai pemimpin mereka.” 
(H.R. Abu Dawud). 


AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR SUATU HAL 
YANG SANGAT PENTING BAGI MANUSIA 


Apabila amar ma'ruf nahi munkar merupakan hal 
yang tidak bisa lepas dari keberadaan manusia, maka 
manusia yang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf yang 
disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak 
mencegah dari yang munkar yang dilarang Allah dan 
Rasul-Nya, tidak disuruh pada yang ma'ruf dan tidak 
dicegah dari yang munkar itu, maka mesti ia menyuruh 
dan mencegah, disuruh dan dicegah dengan sesuatu 
yang berlawanan dengan hal tersebut (yang ma'ruf dan 
yang munkar), atau berkadang dengan sesuatu yang di 
dalamnya bercampur antara kebenaran yang diturunkan 
Allah dengan yang batil yang belum pernah diturunkan 
Allah. Apabila ini dianggap sebagai suatu agama, maka 
ia jadi suatu agama buatan (bid'ah), sesat lagi batil. 


Dan sebagaimana diterangkan di muka, 
sesungguhnya setiap makhluk hidup yang bergerak 
dengan kehendaknya, punya cita-cita tinggi dan luhur 
(hammam) dan bertani (harits, maksudnya: beramal 
salih), maka siapa yang niat dan cita-citanya serta 


182 








amalnya bukan untuk memperoleh keridhaan Allah 
Swt, maka amalnya jadi rusak, atau bukan untuk Allah, 
amal batil. Dalam hubungan ini Allah berfirman: 


"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda- 
beda. ” (Q.S.92:4). 


Dan setiap amal atau usaha ini, semuanya batil kalau 
dari amal atau usaha orang kafir. Allah berfirman: 


(Degilaci Jal ADI Jane ye 190g L94 ya! 


"Orang-orang yang kafir dan menghalan-halangi 
(manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan amal 
perbuatan mereka (yaitu: tidak mendapat pimpinan, 
tidak dihargai dan tidak mendapat pahala).” 
(O.S.47:1). 


dalan II ios ela glelal| duurs ii l peut ea layan all 9 
(YO Bu alla dulu 04238 0010 atil Agg UG sa el 


"Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka laksana 
fatamorgana di tanah datar, yang disangka air oleh 
orang-orang yang dahaga. Tapi bila didatangi air itu, 
dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan 
didapatinya (ketetapan) Allah di sininya, lalu Allah 
memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan 


183 


cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan- 
Nya.” (0.5.24:39). 


(YY) giia elea ollam fac cya lglac Le olf Lasso 


"Dan Kami hadapkan segala amal yang mereka 
kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu 
yang beterbangan. ” (Q.S.25:23). 


ULIL-AMR 


Dalam Al-Our'an, Allah Swt menyuruh agar taat 
kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada ulil-amr 
dari orang-orang beriman. Sebagaimana difirmankan 
oleh Allah: 


Ola Laka ya! gig dg a A ga giat cad! Laila 
aga a Un o| DA Aa Aa Ka 
(ON) Mati uaig pada SL AYI 


"Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah 
dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amr di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. ” (Q.S.4:59). 


184 


Ulil-amr ialah orang yang mempunyai wewenang 
dan kompetensi dalam suatu urusan. Mereka menyuruh 
manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka 
dari yang munkar. Termasuk ulil amr ialah, pemerintah, 
ulama atau ilmuwan. 


ULIL-AMR TERBAGI DUA 


Mereka itu ialah ulama (termasuk juga ilmuwan), 
dan pemerintah. Bila mereka baik, baiklah semua 
manusia, bila mereka rusak, rusaklah, semua manusia. 
Dalam hubungan ini Abu Bakar Ash-Shiddig pernah 
berkata ketika Al-Ahmasiyah bertanya: 


KS pr a ej Sea ha Nb Glee Lag La 
"Apakah faktor ketahanan kita atas urusan yang 
salih ini?” Abu Bakar — semoga Allah. ridha 


kepadanya — menjawab: “Selama para pemimpin kamu 
berlaku lurus terhadap kamu.” 


Tercakup ke dalam wil amr ini ialah raja-raja, 
sesepuh, guru dan orang yang menguasai kitab-kitab 
dan hukum serta orang-orang yang mempunyai 
pengikut. 

Semua mereka ini harus menyuruh kepada apa yang 
disuruhkan oleh Allah dan mencegah dari apa yang 
dilarang-Nya Setiap orang yang berada di bawah 
wewenang ulil amr harus taat kepadanya dalam hal-hal 


185 


ketaatan kepada Allah, dan dilarang taat dalam hal-hal 
kemaksiatan terhadap Allah. Abu Bakar Ash-Shiddig -— 
semoga Allah ridha kepadanya — ketika memimpin 
umat Islam, pernah berkata dalam suatu pidatonya: 


A gal aia T ia Gaia a po a ust Lesi 
Sde g iell W alil cuas Ifa Ageng AD iadol La 


”Hai manusia, orang kuat di kalangan kamu, bagiku 
ia dianggap lemah sampai aku mengambil hak 
(oranglain) darinya. Taatlah kepadaku selama aku taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya; bila aku maksiat 
(durhaka) kepada-Nya, maka kamu tidak wajib taat 
kepadaku. ” 


DASAR KEBAIKAN IALAH KEIKHLASAN DAN 
KESE SUAIAN DENGAN SYARIAT 


Jika semua kebaikan harus didasarkan kepada dua 
hal, yaitu dimaksudkan untuk mendapat keridhaan 
Allah, dan sesuai dengan syariat, maka yang demikian 
itu hendaklah ada dalam setiap perkataan dan 
perbuatan: dalam perkataan-perkataan yang baik (al- 
kalim ath-thayyib), amal salih, dalam hal-hal keilmuan 
dan amaliyah ritual. 


Sehubungan dengan hal tersebut dalam kitab Ash- 
Shahih ada riwayat di mana Nabi Saw pernah bersabda: 


186 


sa a Sa dad gada! ai Ja eiga gaga pas SN Jail ol 
ga olill Jya Blag aala Jang e eslay ya a di 
"gag ga ga olill Jäs ed Sa Jang syaa plr 


"Sesungguhnya pertamanya tiga golongan, yang 
dengan mereka neraka jahanam dinyalakan, ialah 
orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya kepada 
orang lain: ia membaca Al-Qur'an dan 
membacakannya kepada orang lain, dengan maksud 
supaya manusia mengatakan: "ia seorang berilmu dan 
ahli qiraat.” 


Dan orang yang berjihad dan berperang dengan 
maksud supaya manusia mengatakan: “ja seorang 
pemberani.” Dan orang yang bersedekah dengan 
tujuan agar orang berkata: “Ia seorang yang murah 
hati.” (H.R. Tirmidzi) 


Sesungguhnya ketiga golongan ini yang penuh riya 
dan ingin terkenal adalah golongan-golongan yang 
kedudukannya berlawanan (kebalikan) dari tiga 
golongan yang derajatnya berada sesudah para nabi, 
yaitu: orang-orang yang teguh kepercayaannya kepada 
kebenaran Rasul (Ash-Shiddigun), orang-orang yang 
mati syahid (Asy-Syuhada), dan orang-orang yang salih 
(4sh-Shalihun). 

Karena sesungguhnya orang yang belajar ilmu, yang 
dengannya Allah mengutus para Rasul-Nya, kemudian 
ia mengajarkannya karena ingin mendapat ridha Allah, 


187 


maka ia seorang yang teguh kepercayaannya (shiddig). 
Dan orang yang berperang supaya kalimat Allah 
menjadi yang paling tinggi (tegak) dan ia tewas, maka 
ia mati syahid. Dan orang bersedekah karena ingin 
memperoleh ridha Allah, maka ia salih.Sehubungan 
dengan ini, orang yang lalai menginfagkan hartanya, 
ketika akan mati ia memohon agar ditangguhkan 
(kematiannya), seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas — 
semoga Allah ridha kepadanya: 


A33 1239 ptl dg kaad Jiu ya lg dia pos ola Yla aci uya 
bay Jaa cg Lara SJ ar, a a Las 
lal! ya 09 a dg ja JI NI 

"Siapa yang diberi harta cukup, tapi ia tidak naik 


haji dan tidak pula berzakat, maka pada saat akan mati 
ja meminta agar (kematiannya) ditangguhkan.” 


Kemudian dia membacakan firman Allah: 


ae AIA So ka an Uu aah 
Ola ia oE ly joia 033 Jai Il BI 


"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah 
Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian 
kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata: 
"Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 
(kematian)-ku sampai waktu yang dekat, yang membuat 


188 


aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 
yang salih?” (0.5.63:10). 


Dalam hal-hal keilmuan yang bersifat lisan, 
hendaklah orang yang beramar ma'ruf perlu, bahwa 
apa yang ia beritakan tentang Allah dan hari akhir, 
misalnya, harus benar. Dan apa yang ia suruhkan dan 
cegah, menurut apa yang dibawa oleh para rasul dari 
Allah. Demikianlah yang benar adalah yang sesuai 
dengan sunnah dan syariat yang datang dari kitab Allah 
dan sunnah Rasul-Nya. 


Juga ibadat dan kebaktian yang kita lakukan, jika ia 
memang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya, maka itulah yang benar dan sesuai dengan 
apa yang diutuskan Allah kepada para Rasulnya. Dan 
ibadat yang tidak demikian berarti batil, bid'ah yang 
menyesatkan dan kebodohan, meski orang menye- 
butnya sebagai ilmu, sesuatu yang rasional, ibadat dan 
pengorbanan, cita rasa dan nasihat. 


Juga seseorang harus menyuruh kepada hal di atas 
karena Allah menyuruh, dan mencegah dari sesuatu 
karena dilarang Allah, serta memberitakan sesuatu yang 
Allah memberitakannya, karena hal ini merupakan 
kebenaran, iman dan petunjuk sebagaimana para Rasul 
memberitakannya. Demikian pula, ibadat harus 
dimaksudkannya untuk memperoleh keridhaan Allah. 
Apabila ia dilakukan karena mengikuti hawa nafsu, 
sombong, atau untuk memamerkan ilmu, ingin terkenal 


189 


atau riya”, maka kedudukan pelakunya sama dengan 
kedudukan orang berperang dengan penuh keberanian 
tapi sombong dan riya . 

Dari sini nyata bagi Anda perbuatan di mana banyak 
orang berilmu, ahli nasihat dan ibadat terjerumus ke 
dalamnya. Mereka ini sering berkata dan berbuat 
sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan 
Sunnah Rasul-Nya, atau berisi hal yang bertentangan 
dan yang sesuai dengan sunnah. Mereka sering 
melakukan ibadat yang tidak diperintahkan oleh Allah, 
bahkan ibadat yang dilarang-Nya. Mereka sering 
melakukan peperangan yang bertentangan dengan 
perang yang diperintahkan Allah, atau di dalamnya ada 
hal-hal yang diperintahkan dan dilarang. 


Ketiga hal tesebut yaitu: hal yang memang 
diperintahkan, hal yang dilarang, dan hal yang 
mengandung keduanya, terkadang pelakunya berniat 
baik: terkadang mengikuti hawa nafsunya, dan 
terkadang mengikuti hawa nafsu disertai niat baik. 


Hal ini ada sembilan bagian. 


Dan dalam harta yang diinfagkan dari harta negara, 
yaitu harta fai' dan lainnya, harta wakaf, harta wasiat, 
harta nazar, macam-macam harta pemberian dan 
sedekah (sumbangan), serta persen dan hadiah, dalam 
semua ini termasuk tercampur yang hak dengan batil, 
mencampur amal salih dengan perbuatan jelek lainnya. 


190 


Jelek karena pelakunya keliru atau lupa, tapi masih 
diampuni. Seperti seorang mujtahid (orang yang 
berijtihad) yang berbuat kekeliruan, ia tetap mendapat 
pahala dan kekeliruannya diampuni. Terkadang yang 
jelek itu berupa dosa kecil yang diampuni karena 
pelakunya menjauhi dosa besar. Dan terkadang si 
pelaku diampuni karena bertaubat atau berbuat 
kebaikan yang dapat menghapus keburukan (dosa), atau 
diampuni karena si pelaku tertimpa musibah di dunia, 
dan lain-lain. 

Tapi sesungguhnya agama Allah yang diturunkan 
lewat Kitab-Nya dan para Rasul-Nya — sebagaimana 
diterangkan di muka — adalah berasal dari kehendak dan 
keinginan Allah semata pada amal salih. 


ISLAM AGAMA DARI ALLAH 


Inilah agama Islam yang menyeluruh yang Allah 
tidak akan menerima agama seseorang selain agama 
Islam ini. Allah berfirman: 


ya a yag a Ja a Lua ad pe Wan CA 
(AO) ena sala! 
"Siapa mencari agama selain agama Islam, maka 


sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) 
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang 


yang rugi. ” (Q.S.3:85). 


191 


MIN darul Letilb ala! Ig gfg EEL ga Y A Y al aUl gè 

gaal ata Lag DLL AI Lie gali SO s yai ajal ga YI 

ASIN ola yan iag agin Lai gala! agelo Le dn ya VI cakil gg 
Du Saja Al ola 


"Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan 
melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para 
Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga 
menyatakan demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan 
Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 
hanyalah Islam...” (O.S.3:18-19). 


ARTI ISLAM 
Islam punya dua arti: 


Pertama: menyerah diri (al-istislam) dan tunduk. 
Jadi orang Islam tidak akan sombong. 


Kedua: mengikhlaskan (al-ikhlash). 


Makna tersebut berasal dari firman Allah: ”wa 
rajulan salaman li rajulin” (dan seorang budak yang 
menjadi milik penuh dari seorang lelaki saja), 
O.S.39:29. Jadi ia bukan milik bersama (persekutuan). 
Dalam hubungannya dengan aarti tersebut, maka 
seseorang itu harus menyerah diri hanya semata-mata 
kepada Allah Tuhan sekalian alam. 


192 


Sebagaimana juga dalam firman Allah: 
g olisiko A alg duas dasu VA T| aal yl ala ye GE ya R9 
Salul Ja alu day AI JB SY ala! yat SAS Sa Al 
AA A ag Pg dt aa D GN 
(gala lg VI 393 Ma Kaul ah 


"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, 
melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, 
dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia, dan 
sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk 
orang-orang yang salih. 


"Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk- 
patuh lah” (Aslim!) Ibrahim menjawab: "Aku tunduk- 
patuh (aslamtu) kepada Tuhan semesta alam. "Dan 
Ibrahim telah mewaisatkan ucapan itu kepada anak- 
anak, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): “Hai 
anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama 
ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam 
keadaan berserah diri (muslimuun, beragama Islam). 
(O.S.2:130-132). 


Be an ba un ema as 3 
Ag Sang o o OTI NE iall a Su Lag 
(V oral! Jai Lala ca yel Aa A Aa YO Doli yal 


193 


"Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuk 
oleh Tuhanku kepada jalan lurus, (yaitu) agama benar, 
agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukan 
termasuk orang-orang musyrik.” Katakanlah: 
Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku 
hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu 
bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan 
kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama 
menyerahkan diri (awwal al-muslimiin) kepada Allah.” 
(Q.S.6:616-163). 


Kata Islam dipakai sebagai /i'il lazim (kata kerja 
intransitif) yang ditransitifkan melalui kata depan lam, 
seperti terdapat dalam ayat-ayat berikut: 


Hala etil oi ha ya A ag us A a 
(0 Diya pem 


"Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan 
berserah dirilah kepada-Nya (faslimuu lahuu) sebelum 
datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat 
ditolong. ” (Q.S.39:54). 


Jia balu oe caig igl diua diy Lola pall Aal a Jua 
(donald ay al 


”....Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
aku telah berbuat dzalim terhadap diriku dan aku 


194 


beserah diri bersama Sulaiman kepada Allah (aslamtu 
ma'a Sulaimaana Nillaahi), Tuhan semesta alam.” 
(O.S.27:44). 


(AY) gaya dal La Cg 


"Maka apakah mereka mencari agama yang lain 
dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah 
menyerahkan diri (wa lahuu aslama) segala apa yang 
di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun 
terpaksa, dan hanya kepada Allah-lah mereka 
dikembalikan.” (0.5.3:83). 


5| a ae de yag Gyi Yg Lan Y La al Gg oya gas JB 

læsi a olya oa a a ai A Lilaa 

Sa ai Ga gugl a alil ga ol Ja a sa A ge 
(V Deputi! 


"Katakanlah: “Apakah kita akan menyeru selain 
daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat 
mendatangkan kemanfaatan pada kita dan tidak (pula) 
mendatangkan kemudharatan kepada kita, dan 
(apakah) kita akan dikembalikan ke belakang 
(maksudnya: syirik), sesudah Allah memberi petunjuk 
kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh 
syaitan di pesawangan yang menakutkan, dalam 
keadaan bingung: dia mempunyai kawan-kawan yang 


195 


memanggilnya kepada jalan lurus (dengan 
mengatakan): "Mari ikuti kami.” Katakan: 
"Sesungguhnya petunjuk Allah itu (yang sebenarnya) 
petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri 
kepada Tuhan semesta alam (nuslima li Rabb al- 
aalamiin). ” (Q.S.6:71). 


Terkadang kata Islam dipakai sebagai fi 'il muta'addi 
(kata kerja transitif) yang bersamaan dengan ihsan. 
Seperti dalam firman Allah: 


a ga Su a a dan A atlag 
gbg 4l dga g alet ea eC Dg Un yi ura, sila 
ON DR d Yg agale aga Yə d3) Sia pal dB Su 


"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: 
"Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang- 
orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.” 
Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang 
kosong belaka. Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti 
kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. ” 


"(Tidak demikian), bahkan siapa yang menundukkan 
wajahnya (aslam wajhahuu) (maksudnya: berserah 
diri) kepada Allah, sedang ia berbuat ihsan, maka 
baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
besedih hati.” (O.S.2:1111-112). 


196 


cam ya Ula lg a yag A ag a oaa Lisa couat cag 
(YO) uda salya) A alg Laia 


”Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada 
orang yang ikhlas menundukkan wajahnya (aslama 
wajhahuu) kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan 
kebajikan (ihsan), dan dia mengikuti agama Ibrahim 
yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 
kesayangan-Nya. ” (Q.S.4:125). 

Demikian Allah telah menyatakan, tidak ada agama 
yang lebih baik dari agama ini. Yaitu menundukkan 
wajah (diri) kepada Allah dengan disertai perbuatan 
ihsan. Dan Dia memberitakan bahwa setiap orang yang 
menundukkan wajah (diri)-nya kepada Allah, dan ia 
berbuat kebajikan (ihsan) maka baginya pahala di sisi 
Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih. Aku tegaskan 
perkataan yang menyeluruh ini sebagai sanggahan 
terhadap klaim orang yang menyangka bahwa tidak 
akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi 
atau Nasrani. 

Kedua sifat ini: tunduknya wajah (diri) kepada 
Allah, dan berbuat ihsan, merupakan sumber (dasar) 
yang direalisasikan dengan amal murni karena Allah, 
benar dan sesuai dengan sunnah dan syariat, karena 
sesungguhnya tunduknya wajah.(diri) kepada Allah 


197 


mengandung niat dan tujuan karena Allah, seperti 
diisyaratkan dalam sebuah syair: 


Jarlig dagl aa) ola G) taas a aaa 

Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang 
tak dapat aku hitung banyaknya, yaitu kepada Tuhan 
sekalian hamba, yang kepada-Nya-lah (tertuju) wajah 
dan amal. 


Terkadang di sini — selain Islaam al-wajhi — dipakai 
lafaz: igaamat al-wajhi (meluruskan atau menghadap- 
kan muka) dan taujiih al-wajhi (menghadapkan muka). 
Seperti dalam firman Allah: 


Amea JE ie Enaga g gabig 


”...Dan luruskanlah wajah (dir)mu (agiimuu 
wujuuhakum) di setiap shalat... ”“(0.S.7:29). 


Lulo ulil plaa pdi all i plaa Lagia oal eleng Hata 


"Maka hadapkanlah wajahmu (agim wajhaka) 
dengan lurus kepada Agama (Allah): (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu... . ” (Q.S.:3030). 


¿a Lf Lag Lána yaly Sal glow! pas gat FE gg A! 
(VANA peta 


198 





"(Ibrahim berkata): “Sesungguhnya aku mengha- 
dapkan wajah (diri)ku (wajjahtu wajhiya) kepada 
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan 
cenderung kepada agama yang benar, dan aku 
bukanlah termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan. ” (Q.S. 6:79). 


Demikian pula Nabi Muhammad Saw dalam doa 
iftitah waktu shalat di malam hari membaca bacaan 
seperti yang diucapkan Nabi Ibrahim tersebut. 


Dalam kitab hadits Shahihain ada riwayat dari Al- 
Barra’ bin ’ Azib — semoga Allah ridha kepada mereka — 
bahwa Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepadanya 
bacaan (doa) bila hendak tidur: 


sll FE KAI an) Gd ci Peni 
"Allaahumma aslamtu nafsii ilaikam, wa wajjahtu 
wajhii Ilaika, ” (H.R. Muslim). 
(Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, dan aku 
hadapkan muka (diri)ku kepada-Mu). 


Wajah menyangkut orang yang menghadap (al- 
mutawajih) dan orang atau sesuatu yang dihadapi (al- 
mutawajjah ilaihi) serta menyangkut arah yang diha- 
dapi (al-mutawajjah nahwahuu) seperti ada perkataan: 
Ayyu wajhin turiidu? Maksudnya: Ayyu jihatin wa 
naahiyatin tagshidu? (Artinya: Ke arah mana kamu 
menghadap?) Yang demikian karena keduanya tak 
dapat dipisahkan. Maka ke mana manusia menghadap, 


199 


maka menghadaplah wajahnya. Wajahnya selalu 
berkaitan dengan perbuatan menghadap: baik batin, 
maupun zahir. Ia ada empat hal. Yang batin itu yang 
dasar. Yang zahir, kesempurnaan dan syiar. Maka bila 
hatinya menghadap kepada sesuatu, maka wajahnya 
(zahir) mengikutinya. 

Apabila maksud, keinginan dan menghadapnya 
seorang hamba itu adalah kepada Allah. maka ini 
merupakan keinginan dan maksud baik. Jika selama itu 
ia pun berbuat baik (ihsan), berarti amalnya salih, dan 
dalam menyembah (beribadat kepada) Tuhannya ia 
tidak mempersekutukan seorang/sesuatu pun. Umar — 
semogan Allah ridha kepadanya — pernah berdoa: 


a 


"Ya Allah, jadikanlah semua amalku amal salih, dan 
jadikan ia murni untuk-Mu. Jangan jadikan ia sedikit 
pun disekutui makhluk.” 


IHSAN ADALAH AMAL SALIH 


Amal salih adalah ishan, berbuat kebajikan atau 
kebaikan, yakni sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. 
Dan sesuatu yang diperintahkan-Nya adalah yang 
disyariatkan-Nya, sesuai dengan Kitab Allah dan 
Sunnah Rasul-Nya. Allah memberitahukan, orang yang 


200 


mengikhlaskan (memurnikan) tujuannya karena Allah 
semata, dan di samping itu ia berbuat ihsan dalam 
amalnya, maka ia berhak untuk mendapat pahala dan 
selamat dari siksa. 


Karena itu, para imam dahulu — semoga Allah 
memberikan rahmat-Nya kepada mereka — sama-sama 
memiliki kedua dasar (niat ikhlas dan ihsan) ini. Al- 
Fudhail bin 'Iyadh: dalam mengomentari firman Allah: 
”... supaya Dia (Allah) menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang paling baik amalnya...” (Q.S.67:2) berkata: 
”(maksudnya) amal yang paling ikhlas dan benar.” 
Kemudian ditanyakan: ”Hai Abu Ali, apa amal yang 
paling ikhlas dan benar?” Dia menjawab: 
”Sesungguhnya jika amal itu benar tapi tidak ikhlas, 
tidak akan diterima. Dan andaikan amal itu ikhlas tapi 
tidak benar, juga tidak diterima. Yang diterima, amal 
ikhlas dan benar. Amal ikhlas ialah amal yang 
dilakukan karena Allah; sedangkan amal yang benar 
ialah yang berdasarkan sunnah.” 


Ada riwayat dari Ibnu Syahin dan Allalika'i dari 
Sa'id bin Jubair, ia berkata: 


idg Jeeg Jaa dhi Yg cian Y ecg JIa dhii Ya Jen YI Jaa dei Y 
Aad aa 


”Tidak diterima perkataan kecuali dengan amal; 
perkataan dan amal tidak diterima kecuali dengan niat; 


201 


dan perkataan, amal dan niat tidak diterima kecuali 
sesuai dengan sunnah.” 


Keduanya juga meriwayatkan riwayat yang sama 
yang diterimanya dari Al-Hasan Al-Bashri, dengan 
memakai perkataan laa yashluhu (tidak baik) sebagai 
ganti dari perkataan Jaa yugbalu (tidak diterima). 


IMAN ADALAH PERKATAAN DAN AMAL 


Dalam hal ini terdapat sanggahan terhadap golongan 
murji'ah yang beranggapan, perkataan semata-mata 
sudah mencukupi. Maka aku beritahukan, harus ada 
amal di samping perkataan, karena iman itu perkataan 
dan perbuatan, keduanya tidak terpisahkan, sebagai- 
mana telah diuraikan secara luas. Dan kami telah 
terangkan, semata-mata pembenaran oleh hati dan 
ucapan lisan — tapi disertai benci kepada Allah dan 
syariat-Nya, juga sombong kepada Allah dan syariat- 
Nya — ini bukan iman, sampai pembenaran oleh hati itu 
bergandengan dengan amal salih. 


SUMBER AMAL 


Sumber amal itu amal hati, yaitu cinta yang 
menghapus rasa benci dan sombong. Maka dari itu ada 
perkataan: "Tidak diterima perkataan dan amal kecuali 
dengan niat.” Ini jelas sebab perkataan dan amal bila 
tanpa (niat) ikhals karena Allah, Allah tidak 


202 





menerimanya. Kemudian juga ada perkataan: 
”Perkataan, amal dan niat tidak diterima kecuali sesuai 
dengan sunnah, yaitu syariat yang diperintahkan Allah 
dan Rasul-Nya.” (Ini juga benar) sebab perkataan, amal 
dan niat yang tidak disyariatkan/diperintahkan adalah 
bid'ah (diada-adakan). Dan setiap bid'ah adalah 
kesesatan, sangat dibenci oleh Allah, maka Allah tidak 
menerimanya, dan ia tidak baik (bukan amal salih), 
seperti amal perbuatan orang-orang musyrik dan ahlul- 
kitab. 


ARTI SUNNAH 


Perkatan sunnah dalam pembicaraan orang-orang 
Islam dahulu mencakup sunnah dalam hal-hal ibadat 
dan dalam hal-hal i'rigad (agidah), sekalipun banyak 
ulama yang mengarang tentang sunnah memaksudkan 
pembicaraan mereka dalam hal-hal akidah. Yang 
demikian seperti perkataan Ibnu Mas'ud, Ubai ibni 
Ka'b dan Abu Ad-Darda” — semoga Allah ridha kepada 
mereka: 


dea A 
"Berlaku sederhana (igtishad) dalam sunnah lebih 
baik dari bersungguh-sungguh (ijtihad) dalam bid'ah”. 
Dan contoh-contoh lain semacamnya. 
Hanya Allah Swt Yang Maha Mengetahui. 


203 


Akhirnya, segala puji hanyalah bagi Allah semata. Dan 
semoga rahmat dan salam-Nya dilimpahkan kepada 
Nabi-Nabi-Nya, Muhammad Saw, kepada keluarganya 
serta para sahabatnya. 


204 


DAFTAR ISI 


Data IS oke naa 
Kata Pengantar «au asem tas kab katana 
Amar Ma'ruf Nahi Munkar .......................... 
Tugas Rasul: Amar Ma'ruf Nahi Munkar .......... 
Penghalalan Sesuatu Yang Baik-baik dan 
Pengharaman Sesuatu Yang Buruk .............. 
Keistimewaan Umat Islam .......................... ; 
Umat Yang Paling Besar Sebelum Kita ........... : 
Ijma Umat Adalah Suatu Hujjah ................... ; 
Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Fardhu Kifayah 
Melaksanakan Had Termasuk Nahi Mungkar ... 
Kemungkaran Yang Paling Besar .................... 
Amar Ma'ruf Dengan Cara Yang Ma'ruf Nahi 
Mungkar Dengan Cara Yang Tidak Mungkar .. 
Mencegah Kemungkaran ............................. 
Jagalah Dirimu (Alaikum Anfusakum) ............. 
Memerangi Pemimpin Yang Dzalim Bila Maslahat 
dan Mafsadat Saling Bertentagan ............... 
Syariat Sebagai Timbangan ............................ 


205 


Cinta Ketuhanan Sebagai Dasar ....................... 
Mengikuti Hawa Nafsu ................................. 
Cinta dan Benci Karena Allah .......................... 
Amar Ma'ruf Amal Yang Paling Utama ............. 
Amal dari NIA na sem bni anna 
Ilmu Dasar Amal Salih senin nadi 
Sikap Halus dan Sabar, Akhlak Juru Da' Wah...... 
Kemaksiyatan Sumber Bencana, Ketaatan 

Sumber Nikmat... end Baa aii 
Bagian Al-Qur'an Yang Diturunkan Lebih Dahulu 
Bencana Paling Besar..............ooccococ. oo... 
Keinginan Berbuat Maksiat........................... 
Sifat Rakus-Kikir Sumber Kejahatan ............... 
Macam-macam Dosa ................... ss. sesaa. 
Keadilan Dasar Kekuasaan.............................. 
Dzalim Termasuk Tabiat Manusia ...................... 
Manusia Ada Tiga Golongan ............................ 
Jihaa Ada Tiga Macam... an sasa aaa 
Perbedaan Di Kalangan Umat (Islam) ................ 
Perintis Perbuatan Baik dan Perbuatan Buruk 


Kecenderungan Ingin Bersama-sama .............. 


206 


Sabar dan Kasih Sayang .......................... aan 
Hal-hal Yang Disepakati Manusia Berakal .......... 
Macam-macam Kikir (Bakhil) ........................ 
Sifat Pengecut (Jubn) ............... gemban basis 
Tidak Sempurna Kebaikan Bani Adam Tanpa Sifat 
Berani dan Murah Hati............................... 
Sifat Berani Adalah Kekuatan Hati ..................... 
sabar Ada DUA nn nian nn A ANA A AN 
Pujian Allah Memperbagus, Dan Celaan 
Memperburuk si nada na naa una 
Sikap Manusia Di Depan Sifat Berani Dan Baik 


Membuat-buat Alasan (Uzur) Karena Takut 

Pada Cobaan.................. ee. a 
Dalam Amar Ma'ruf Manusia Terbagi Dua........... 
Masyarakat ss han A N 
Mengangkat Pemimpin ................................ 
Amar M'ruf Nahi Mungkar Suatu Hal Yang 

Sangat Penting Bagi Manusia........................ 


207 


Dasar Kebaikan Ialah Keikhlasan Dan 
Kesesuaian Dengan Syariat ............................... 
Islam Agama Dari Allah ................................... 


Arti Islam 


....a.saRsRIERIIRIaIsIIsiASITIIERRINSI TIN RAITISTI EE TITI Ir 


208 


AN Bad P Ni MAN OK 
NVa ASAA S5 o5 
DA 
CN 
Merana 
AR 
Pena 


A 
Dear a pu V ADL 


A 
San 


5 A aA Far A A A sa 
ANANTA R EEN DA SA 


21214 ae 


